MODUL 7.6.1 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik memahami kandungan OS.AI Anbiya ayat 21 dan 
OS.AI A'raf ayat 54. 


INFORMASI UMUM 
A. Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi : SMP Negeri 2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjang sekolah : SMP 

Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40 Menit-120 Menit 


B. Kompetensi Awal 
Peserta didik dapat membaca O.S.al-Anbiya'/30:21 dan @.S.al-A'raf/54 sesuai 
dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan gunnah. 


C. Profil Pelajar Pancasila 
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Beraklak Mulia 
2. Berpikir Kritis 
3. Mandiri 


D. Sarana dan Prasarana 
Ruang kelas,media audio visual 


E. Target Peserta Didik 
Peserta didik yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar 


F. Model pembelajaran 
Pembelajaran tatap muka dengan metode tutor sebaya 


KOMPETENSI INTI 
A. Tujuan Pembelajaran 
e Melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Q.S. al- 
Anbiya'/21: 30 dan @.S.al-A'raf/7: 54 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya 
hukum bacaan gunnah. 
B. Pemahaman Bermakna 
e Agar dapat membaca Al-Qur'an (@.S.al-Anbiya'/30 :21 dan O.S.al-A'raf/54 :7) 
dengan baik dan benar baik makhroj maupun kaidah ilmu tajwid khususnya 
hukum bacaan gunnah, maka kita harus betul-betul memahami makhorijul huruf 
dan hukum bacaan gunnah dengan baik. 
C. Pertanyaan Pemantik 
e Haruskah menerapkan hukum bacaan gunnah dalam membaca Al-Qur'an Q.S. 
al- Anbiya'/30 :21 danO.S. al-A'raf/ 54 :7 ? 


D. Persiapan pembelajar: 


Pertemuan 1: 


e Membaca Al-Qur'an Q.S.al-Anbiya'/30:21 dan Q.S.al-A'raf/54:7. 

e Menunjukkan huruf yang terkait dengan bacaan gunnah dalam ilmu tajwid. 

e Mengidentifikasi bacaan terkait dengan hukum bacaan gunnah dalam Q.S.al- 
Anbiya'/30 :21 danQ.S. al-A'raf/ 54 :7. 


E. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-1 (3jp) 


Kegiatan 


Pendahuluan 


Deskripsi Kegiatan 


1. Mempersiapkan media/alat peraga/bahan berupa LCD 


Projector, Speaker aktif, Note book, CD pembelajaran 
interaktif, kertas karton, spidol atau media lain. 


. Pesertadidik melakukan do'a sebelum belajar (meminta 


seorang peserta didik untuk memimpin do'a). 


. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta 


peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan 
peralatan yang diperlukan. 


. Guru mengapersepsi pengetahuan awal peserta didik 


tentang Al-Qur'an Q.S. al-Anbiya'/30 :21 dan Q.S. al-A'raf/ 
54 :7 serta bacaan gunnah. 


. Guru memotivasi siswa dengan menunjukkan video tentang 


keutamaan orang-orang yang wajib membaca Al- qur'an. 


. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran terkait dengan 


Al-Qur'anQ.S. al-Anbiya'/30:21 dan Q.S.al-A'raf/54:7. 


. Mempersiapkan LCD Projector, Speaker aktif,Notebook, HP, 


kamera, kertas karton, spidol atau media. 


. Pesertadidik menerima informasi tentang kompetensi, 


ruang lingkup materi,tujuan dan manfaat pembelajaran, 
kegiatan pembelajaran,serta metode penilaian yang akan 
dilaksanakan. 


Alokasi 
waktu 
15 menit 


Inti 


1. Guru meminta pesertadidik untuk mengamati 
Infografis. Infografis bab 6 menyajikan garis besar materi 
tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah 
Swt. 

2. Guru memberikan penjelasan tambahan apabila 
peserta didik belum memahami infografis. 

3. Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk 
membaca Pantun Pemantik. Pada Bab 6, Pantun 
Pemantik berisi pantun untuk mendukung pemahaman 
bermakna pada topik yang dibahas. 

4. Setelah membaca Pantun Pemantik peserta didik 
Diminta menuliskan pesan dari pantun ditersebut. 


90 menit 


Kegiatan 


DeskripsiKegiatan 


Alokasi 
waktu 


5. 


Guru meminta pesertadidik untuk membaca rubrik Mari 
Bertafakur yang berisi tentang alam semesta beserta 
isinya merupakan bukti tanda-tanda kekuasaan-Nya. 
Setelah membaca rubrik Mari Bertafakur, pesertadidik 
diminta untuk menulis pertanyaan sebagaimana pada 
table sebagaimana yang ada di Aktivitas 6.2 kemudian 
menyerahkan pertanyaan tersebut pada teman yang 
ada di sampingnya untuk dijawab. 
Guru memberikan penguatan terhadap isi dari rubric 
tersebut. 
Setelah itu guru memberikan kata kunci topik yang akan 
dibahas. Kata kunci terdapat pada rubric Titik Fokus. 
Guru dapat menggali lebih dalam mengenai pemahaman 
pesertadidik terhadap kata kunci dengan beberapa 
pertanyaan. Hal ini dilakukan agar pesertadidik dapat 
membandingkan pemahaman awal mengenai kata kunci 
dengan hasil pembelajarannya, sehingga mendorong 
pembentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. 
Kemudian guru meminta pesertadidik untuk mulai 
membahas materi pelajaran dan kegiatan-kegiatan di 
dalamnya pada rubric Talab al-'Ilmi. Metode yang 
diterapkan untuk mencapai capaian pembelajaran pada 
Bab 6 terdiriatas 5 metode yang dibagi pada 5 pekan 
pertemuan yaitu: 
Pertemuan pertama: tutor sebaya 
Langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1. Materi dibagi dalam dua submateri 
Materi 1: Q.S. al-Anbiya'/21: 30. 
Materi 2: O.S. al-A'raf/7: 54. 
2. Membentuk kelompok peserta didik yang 
beranggotakan 4-5 orang dari: 
Kelompok 1,3, dan 5 : membaca O.S.al-Anbiya'/21: 
30 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hokum 
bacaan gunnah. 
Kelompok 2, 4, dan 6: membaca O.S. al-A'raf/7: 54 
sesuai kaidah ilmu tajwid,khususnya hokum bacaan 
gunnah. 
3. Pesertadidik yang pandai tersebar pada setiap 
kelompok dan berperan sebagai tutor sebaya. 
4. Tiap kelompok mempelajari materi dipandu tutor 
sebaya. 
5. Guru tetap berperan sebagai nara sumber. 
6. Kesimpulan dan klarifikasi. 


: D : Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Penutup 1. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi semual 15 menit 

peserta didik. 

2. Pesertadidik melakukan refleksi terhadap proses 
kegiatan pembelajaran hari ini dengan arahan guru 

3. Guru memberikan quiz tentang hukum bacaan gunnah 
yang terdapat dalam Q.S. al-Anbiya'/30 :21 dan Q.S. al- 
A'raf/ 54 :7 

4. Guru mengingatkan siswa untuk membaca Bersama 
sama Q.S. al-Anbiya'/30 :21 dan Q.S. al-A'raf/ 54 :7 

5. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

6. salam 

F. Asesmen 


1. Asesmen sebelum pembelajaran (diagnostik) 
Siswa mengisikan perasaannya sebelum dan setelah pembelajaran hari ini 
dengan memberikan titik dibawah gambar emosi. 


Kecewa 


Biasa 


Senang 


2. Asesmen selama proses pembelajaran Jurnal Sikap Profil Pelajar Pancasila 


No. | Teknik Bentuk Waktu 

Instrumen Pelaksanaan 
1. Observasi | Lembar Observasi (Catatan | Saat pembelajaran berlangsung 
Jurnal) 


No 


Tanggal 


Nama 
Siswa 


Catatan perilaku 
saat pembelajaran 


Butir Sikap 


Tindak 
Lanjut 


1. Asesmen sebelum pembelajaran (diagnostik) 


siswa mengisikan perasaannya sebelum dan setelah pembelajaran hari ini dengan 
memberikan titik dibawah gambar emosi. 


No Tanggal 


Nama 
Siswa 


Catatan perilaku 
saat pembelajaran | Butir Sikap 


Tindak 
Lanjut 


No | Aspekyangdinilai 


Penilaian 


1 


Merumuskan masalah 


Melakukan pengamatan 


1 
2 
3 Menafsirkan data 
4 Mengkomunikasikan 


4. Asesmen penilaian proses pembelajaran 
(formatif) Pengetahuan : 


Pertemuan1 


1. TesTulis 


Uraian 


. Jelaskan Apa yang 


dimaksud dengan hukum 
bacaan gunnah dalam ilmu 
tajwid ? 

Sebutkan huruf gunnah 
dalam ilmu tajwid ? 


. Tuliskan contoh hokum 


bacaan  gunnah yang 
terdapat dalam Q.S. al- 
Anbiya'/30 :21 dan Q.S. al- 
N'raf/ 54 :7 ? 

Bacalah Q.S.al-Anbiya’/30 
:21 dan Q.S. al-A'raf/ 54 :7 
dengan baik dan benar. 


Saat selesai 
pembelajaran 


5.Asesmen Sumatif Sikap 


G. Pengayaandan Remedial 
e Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada pesertadidik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 
e Remedial diberikan kepada pesertadidik yang membutuhkan bimbingan untuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 


(Tha Pelajaran 


Ta ta Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
A. Lembar Kerja Siswa 
1) Penerapan bacaan 
Bacaan Q.S.al-Anbiya'/21:30 dan Q.S.al-A'raf/7: 54 
5. Q.S.al-Anbiya'/21:30 


Kemampuan | Sangat L Sed Kurang | Tidak 
Membaca Q.S. | Lancar apa eCang | Lancar | Lancar 


al-Anbiya'/21: 


6.Q.S.al-A'raf/7:54 


2) Penerapan Hukum Bacaan Gunnah 
Setelah kalian membaca dan menghafal O.S.al-Anbiya'/21:30 dan 
O.S.al-A'raf/7:54, tuliskan kata dalam kedua ayat ini yang mengandung hukum 
gunnah. 


OS. al-Anbiya/21: 


OOOO f ea aah | 
as arama OOOO O S 
s0 ng 


Sebab Dibaca Gunnah 


Selain kedua hukum bacaan di atas, tulislah hukum bacaan lain yang ada 
pada kedua ayat di atas berikut kalimatnya! 


B. Bahan Bacaan Gurudan Peserta Didik 
Al-Qur'an dibaca sesuai dengan aturan pada ilmu tajwid. Salah satu aturan dalam 


Ilmu ini adalah hukum ba caan gunnah.Hukum bacaan gunnah adalah apabila 
terdapat huruf nun bertasydid (0) atau mim bertasydid (ep) maka dibaca 
unnah (dengung) Yang sempurna. Cara membacanya adalah dibaca dengun 
engan panjang 2 harakat. Setiap membaca nun atau, mim yang bertasydid, 
cara membacanya dengan mendengungkan nun atau mim bertasydid itu. 


Sifat gunnah menjadi inti pada hukum bacaan gunnah.Hukum bacaan 
gunnah terdapat pada huruf yang bertasydid, yaitu hanya pada nun atau mim 
bertasydid. Selain nun atau mim tidak dibaca dengan gunnah. 


C. Glosarium 
Gunnah adalah artinya suara merdu yang berasal dari huruf nun atau mim dan 
keluar dari hidung. 


D. DaftarPustaka 

Kemdikbud.2022-2023.Rudi Ahmad Suryadi,Sumiyati.Buku Guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. 

Kemdikbud.2022-2023.Rudi Ahmad Suryadi,Sumiyati.Buku Siswa Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. 

LPMQ.2019.Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI. 

Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.2020.PAI dan Budi Pekerti 

Kelas7.Kemdikbud RI. Zaki Zamani. 2018. Tuntutan Belajar Tajwid bagi Pemula. 

Jakarta: Medpress Digital. 


MODUL 7.7.1 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D,peserta didik memahami definisi mawas diri dan instropeksi dalam 
menjalani kehidupan melalui Rukun Iman 


INFORMASI UMUM 
A. Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi : SMP Negeri 2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjang sekolah : SMP 

Kelas : VII 


Alokasi waktu : 3 JP 


B. Kompetensi Awal 


Pesertadidik dapat memahami enam rukun iman,yang pertama iman kepadaAllah swt, Sifat 
dan makna nama Allah Swt. yang berkaitan dengan al-Asma@'al-Husnaal-'Alim,al 


Khabir,al-Sami',dan al-Basir Iman kepada malaikat. selanjutnya, peserta didik dapat 
menghubungkan pada 


C. Profil Pelajar Pancasila 


1. Beriman,bertakwa kepadaTuhan yang Maha Esa,dan berakhlak mulia, 
2. Gotong royong 
3. Mandiri 


D. Sarana dan Prasarana 


Ruang kelas,LCD Projector, Speakeraktif,Note book,CD pembelajaran interaktif, HP, kamera, 
kertas karton, spidol atau media audio visual. 


E. Target Pesertadidik 


Pesertadidik yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. 


F. Model pembelajaran 


1. Pembelajaran pada pertemuan pertama tatap muka maupun daring dengan model 
inquiry. 

2. Pembelajaran pada pertemuan pertama tatap dengan model jigsaw. 

3. Pembelajaran pertemuan ketiga tatap muka dengan model berbasis produk. 


KOMPONEN INTI 


A. Tujuan Pembelajaran 


Pesertadidik dapat memahami enam rukun iman,yang pertama imankepadaAllahswt, 
Sifat dan makna nama Allah Swt.yang berkaitan dengan al-AsmaG'al-Husnaal-'Alim,al- 

Khabir ,al-Sami',danal-Basir selanjutnya, pesertadidik dapat menghubungkan pada iman 
Kepada malaikat. 


B. Pemahaman Bermakna 


Setelah mempelajari modulajar ini,pesertadidik akan memperoleh pelajaran yang 
sangat bermakna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan nyata,baik 
dirumah maupun di masyarakat, seperti: 
1. Pekan pertama: 
e Pentingya kita harus beriman kepada malaikat. 
e Tugas-tugas malaikat 
e Dampak fungsi beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Pekan kedua: 
e Menghubungkan materi iman kepada malaikat dengan materi akhlak misalnya 
mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari. 
e Menumbuhkan karakter positif sebagai dampak dari beriman kepada malaikat 
dalam kehidupan sehari-hari. 
3. Pekan ketiga: 
e Peta konsep tugas malaikat 
e Ilustrasi tentang gambaran tugas malaikat 


C. Pertanyaan Pemantik 


Pekan pertama: 
e Mengapa kita harus beriman kepada kepada malaikat? 
e Apa saja tugas malaikat dan implementasinya dalam sikap dan perbutan manusia? 
e Apahubungannyafungsiimankepadamalaikatdenganaktivitaskehidupanmanusia 
sehari-hari. 
Pekan kedua: 
e Apa hubungan iman kepada malaikat dengan akhlak misalnya mawasdiri dan 
introspeksi dalam kehidupan sehari hari? 
e Bagaimana menumbuhkan karakter positif sebagai dampak dari beriman kepada 
malaikat dalam kehidupan sehari-hari? 
e Guru dapat mengembangkan pertanyaan lain yang 
relevan? Pekan ketiga: 
e Bagaimana gambaran ilustrasi kalian tentang tugas para malaikat? 


D. 


1. Pertemuan 1: (3JP) 
e Iman kepada malaikat termasuk pondasi kepada kepercayaan dalam Islam 
e Hubungan iman kepada malaikat dengan aktifitas kehidupan 

2. Pertemuan 2: (3JP) 
e Hikmah beriman kepada malaikat. 


e Perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk 


Persiapan pembelajaran: 


beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. 
3. Pertemuan 3: (3JP) 
e Tugas para malaikat 


E. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke -1 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan poras 
waktu 
Pendahuluan a. Guru mempersiapkan media /alat peraga/ bahan berupa LCD/ | 15 menit 
Projekto, speaker aktif, note book, CD pembelajaran interaktif, 
kertas karton, spidol atau media lain. 
b. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa.Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan belajar 
peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan kehadiran, 
kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 
c. Guru memberikan motivasi belajar 
d. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi dan 
tujuan pembelajaran, juga menyampaikan cakupan materi, 
tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan,lingkup dan teknik 
penilaian. 
e. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang 
akan dipelajari. 
f. Guru membagi kelompok belajar dan mengkondisikan 
Pesertadidik untuk duduk secara berkelompok. 
Inti 1. Guru meminta peserta didik untuk mengamati Infografis. | 90 menit 
Infografis bab 7 menyajikan garis besar materi tentang iman 
kepada malaikat, tugas-tugas malaikat, hubungan beriman 
kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari, hikmah beriman 
kepada malaikat,dan cara menumbuhkan karakter positif 
sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi 
amal yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. 
2. Guru memberikan penjelasan tambahan apabila peserta didik 
belum memahami infografis. 
3. Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk membaca Pantun 
Pemantik. Pada Bab 7, Pantun Pemantik berisi pantun untuk 
mendukung pemahaman bermakna pada topik yang dibahas. 
4. Setelah membaca Pantun Pemantik pesertadidik diminta 
Menuliskan pesan dari pantun tersebut. 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 


waktu 


Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik Mari 
Bertafakur yang berisi tentang Malaikat sangat patuh dalam 
menjalankan perintah-perintah dari Allah Swt. 
Setelah membaca rubrik Mari Bertafakur, peserta didik diminta 
menuliskan pertanyaan sebagaimana pada tabel yang ada di 
buku teks kemudian menyerahkan pertanyaan tersebut kepada 
temanya yang ada di sampingnya untuk dijawab. 
Setelah itu guru memberikan kata kunci topik yang akan di 
bahas. Kata kunci terdapat pada rubrik Titik Fokus. Guru dapat 
menggali lebih dalam mengenai pemahaman peserta didik 
terhadap kata kunci dengan beberapa pertanyaan.Hal ini 
dilakukan agar peserta didik dapat membandingkan pemahaman 
awal mengenai kata kunci dengan hasil pembelajarannya, 
sehingga mendorong pembentukan pengetahuan baru bagi 
peserta didik. 

Kemudian guru meminta peserta didik untuk mulai membahas 

materi pelajaran dan kegiatan-kegiatan di dalamnya pada rubrik 

Talab al-'Ilmi. Metode yang diterapkan untuk mencapai Capaian 

Pembelajaran pada Bab 7 terdiriatas 3 metode yang dibagi pada 

3 pekan pertemuan yaitu: 

Langkah-langkah pembelajaran inquiry sebagai berikut: 

e Identifikasi masalah atau materi pokok mengenai makna 
beriman kepada malaikat dan hubungannya dengan aktivitas 
kehidupan. 

e Merumuskan hipotesis atau pertanyaan terkait materiyang 
dikaji. 

e Mengumpulkan data tentang mengenai makna beriman 
kepada malaikat dan hubungannya dengan aktivitas 
kehidupan. 

e Menganalisis dan menginterpretasikan data. 

e Mengambil kesimpulan. 

Apabila aktivitas pembelajaran dilakukan jarak jauh maka 

diberikan antara lain menggunakan metode blended learning 

(pembelajaran campuran). 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru adalah: 

e Gurumeng-upload materi pembelajaran tugas-tugas pada blog 
sekolah. 

e Peserta didik mempelajari materi yang sudah di-upload, baik 
secara langsung maupun secara tidak langsung (melalui blog). 

e Guru memberikan jadwal untuk melakukan diskusi. 

e Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dengan 
menayangkan melalui blog peserta didik. 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan pun 


waktu 

e Peserta didik membuat artikel hasil diskusi dan 
mempresentasikannya ke dalam web sekolah. 

e Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi 
tersebut. 

10. Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik Ikhtisar 
untuk mengetahui poin-poin penting materi yang dibahas. 
Penutup 1. Guru memberikan asesmen 15 menit 


re 


Guru member apresiasi terhadap hasil kerja siswa. 

3. Guru memberikan refleksi dari materi pembelajaran dan 
pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. 

4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

5. Sebelum berdoa, guru mengingatkan peserta didik untuk 
benar-benar menjaga ibadah dalam kehidupan. 

6. Penutup dengan doa dan mengucapkan salam. 


Apabila dilakukan PJJ alternative yang digunakan adalah blended learning (pembelajaran 
campuran). 


Pertemuanke-2 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan Alokasi 
waktu 
Pendahuluan 1) Guru mempersiapkan media /alat peraga/ bahan berupa LCD/ 15menit 
Projekto, speaker aktif, note book, CD pembelajaran interaktif, 
kertas karton, spidol atau media lain. 
2) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. Guru 
dan peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 
3) Guru memberikan motivasi belajar 
4) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi dan 
tujuan pembelajaran, juga menyampaikan cakupan materi, 
tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan, lingkup dan teknik 
penilaian. 
5) Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang 
akan dipelajari. 
6) Guru membagi kelompok belajar dan mengkondisikan 
Pesertadidik untuk duduk secara berkelompok. 
Inti 1.Guru meminta pesertadidik untuk mengamati Infografis. Infografis 90menit 
bab 7 menyajikan garis besar materi tentang iman 
Kepada malaikat,tugas-tugasmalaikat,hubungan beriman 


Kegiatan 


Deskripsi Kegiatan 


kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari, hikmah beriman 
kepada malaikat,dan cara menumbuhkan karakter positif 
sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi 
amal yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. 
Guru memberikan penjelasan tambahan apabila peserta didik 
belum memahami infografis. 
Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk membaca Pantun 
Pemantik. Pada Bab 7, Pantun Pemantik berisi pantun untuk 
mendukung pemahaman bermakna pada topik yang dibahas. 
Setelah membaca Pantun Pemantik peserta didik diminta 
menuliskan pesan dari pantun tersebut. 
Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik Mari 
Bertafakur yang berisi tentang Malaikat sangat patuh dalam 
menjalankan perintah-perintah dari Allah Swt. 
Setelah membaca rubrik Mari Bertafakur, peserta didik diminta 
menuliskan pertanyaan sebagaimana pada tabel yang ada di 
buku tekskemudian menyerahkan pertanyaan tersebut kepada 
temanya yang ada di sampingnya untuk dijawab. 
Setelah itu guru memberikan kata kunci topik yang akan di 
bahas. Kata kunci terdapat pada rubrik Titik Fokus. Guru dapat 
menggali lebih dalam mengenai pemahaman peserta didik 
terhadap kata kunci dengan beberapa pertanyaan. Hal ini 
dilakukan agar peserta didik dapat membandingkan pemahaman 
awal mengenai kata kunci dengan hasil 
pembelajarannya,sehingga mendorong pembentukan 
pengetahuan baru bagi peserta didik. 

Kemudian guru meminta peserta didik untuk mulai membahas 

materi pelajaran dan kegiatan-kegiatan di dalamnya pada rubrik 

Talab al-'Ilmi. 

Pembelajaran jigsaw dengan langkah-langkah pembelajaran 

jigsaw sebagai berikut: 

e Siswa dikelompokkan ke dalam tim-tim yang terdiri dari 4-6 
orang. 

e Tiap orang dalamtim diberi bagian materi yang berbeda 
terkait hikmah beriman kepada malaikat dan dorongan 
berbuat baik. 

e Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. 

e Anggota materi yang berbeda yang telah mampelajari 
bagian/sub bab yang sama bertemu dalam kelompok baru 
(kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab 
tersebut. 


Alokasi 
waktu 


Kegiatan 


Penutup 


Deskripsi Kegiatan 


e Setelah selesai berdiskusi sebagai tim ahli tiap anggota 
kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar teman 
satu tim mereka kuasai dan tiap anggota lainnya 
mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 

e Tiap-tiap ahli mempresentasikan hasil diskusinya. 

10. Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik Ikhtisar 
untuk mengetahui poin-poin penting materi yang dibahas. 


1. Guru memberikan asesmen 

2. Guru member apresiasi terhadap hasil kerja siswa. 

3. Guru memberikan refleksi dari materi pembelajaran dan 
pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. 

4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 
berikutnya dan menyampaikan tugas tidak terstruktur. 

5. Sebelum berdoa, guru mengingatkan peserta didik untuk benar- 
benar menjaga ibadah dalam kehidupan. 
6. Penutup dengan doa dan mengucapkan salam. 


Alokasi 
waktu 


15menit 


Apabila dilakukan PJJ alternative yang digunakan adalah blended learning (pembelajaran 


campuran). 


Pertemuanke-3 


Kegiatan 


Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


Pendahuluan 


1) Guru mempersiapkan media/alat peraga/bahan berupa 
LCD/Projekto, speakeraktif, notebook, CD pembelajaran 
interaktif, kertas karton, spidol atau media lain. 

2) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. Guru 
dan peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 

3) Guru memberikan motivasi belajar 

4) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi dan 
tujuan pembelajaran, juga menyampaikan cakupan materi, 
tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan,lingkup dan teknik 
penilaian. 

5) Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi yang 
akan dipelajari. 

6) Guru membagi kelompok belajar dan mengkondisikan 
Pesertadidik untuk duduk secara berkelompok. 


15 menit 


Inti 


1. Guru meminta peserta didik untuk mengamati Infografis. 


Infografis bab 7 menyajikan garis besar materi tentang iman 
kepada malaikat, tugas-tugas malaikat, hubungan beriman 
kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari, hikmah beriman 
kepada malaikat,dan cara menumbuhkan karakter positif 
sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi 
amal yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru memberikan penjelasan tambahan apabila peserta didik 
belum memahami infografis. 

Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk membaca Pantun 
Pemantik. Pada Bab 7, Pantun Pemantik berisi pantun untuk 
mendukung pemahaman bermakna pada topik yang dibahas. 
Setelah membaca Pantun Pemantik peserta didik diminta 
menuliskan pesan dari pantun tersebut. 

Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik Mari 
Bertafakur yang berisi tentang Malaikat sangat patuh dalam 
menjalankan perintah-perintah dari Allah Swt. 

Setelah membaca rubrik Mari Bertafakur, peserta didik diminta 
menuliskan pertanyaan sebagaimana pada tabel yang ada di 
buku tekskemudian menyerahkan pertanyaan tersebut kepada 
temanya yang ada di sampingnya untuk dijawab. 

Setelah itu guru memberikan kata kunci topik yang akan di 
bahas. Kata kunci terdapat pada rubric Titik Fokus. Guru 

Dapat menggali lebih dalam mengenai pemahaman peserta 


90menit 


Kegiatan 


Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


Penutup 


Didik terhadap kata kunci dengan beberapa pertanyaan. Hal ini 
dilakukan agar peserta didik dapat membandingkan pemahaman 
awal mengenai kata kunci dengan hasil pembelajarannya, 
sehingga mendorong pembentukan pengetahuan baru bagi 
peserta didik. 
Kemudian guru meminta peserta didik untuk mulai membahas 
materi pelajaran dan kegiatan-kegiatan di dalamnya pada rubrik 
Talab al-'Ilmi. 
Model pembelajaran berbasis produk 
Langkah-langkah pembelajaran berbasis produk yaitu: 
e Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan tentang 
infografis. 
e Membuat infografis mengenai tugas paramalaikat 
dengan canva atau piktochart. 
Mempresentasikan hasil produk. 
e Mengevaluasi pengalaman saat membuat produk, 
bersama melakukan refleksi. 


Apabila aktivitas pembelajaran dilakukan jarak jauh maka 
diberikan antara lain menggunakan metode blended learning 
(pembelajaran campuran). 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan guru adalah: 


10. 


Guru meng-upload materi pembelajaran tugas-tugas pada blog 
sekolah. 

Peserta didik mempelajari materi yang sudah di-upload, baik 
secara langsung maupun secara tidak langsung (melalui blog). 
Guru memberikan jadwal untuk melakukan diskusi. 

Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dengan 
menayangkan melalui blog peserta didik. 

Peserta didik membuat artikel hasil diskusi dan 
mempresentasikannya ke dalam web sekolah. 

Dengan bimbingan guru, pesertadidik menyimpulkan materi 
tersebut. 

Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik Ikhtisar 
untuk mengetahui poin-poin penting materi yang dibahas. 


. Guru memberikan asesmen 
. Guru member apresiasi terhadap hasil kerja siswa. 
. Guru memberikan refleksi dari materi pembelajaran dan 


pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. 


. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 


berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 


15 menit 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
waktu 


5. Sebelum berdoa,guru mengingatkan pesertadidik untuk benar- 
benar menjaga ibadah dalam kehidupan. 
6. Penutup dengan doa dan mengucapkan salam. 


Apabila dilakukan PJJ alternative yan gdigunakan adalah blended learning (pembelajaran 
campuran). 


F. Asesmen 
1. Asesmen sebelum pembelajaran (diagnostik) 
Siswa mengisikan perasaannya sebelum dan setelah pembelajaran hari 
ini dengan memberikan titik dibawah gambar emosi. 


Kecewa Biasa Senang 


2. Asesmen Individu dan Kelompok 
3. Tertulis (PG dan Uraian) 
4. Performa (sikap dan keagamaan) 


G. Pengayaandan Remedial 


1. Pengayaan 
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

2. Remedial 
Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang. 


H. Refleksi Pesertadidik dan Guru 


1. Guru meminta pesertadidik membaca kisah inspiratif dalam rubric Inspirasiku. 

2. Guru membimbing peserta didik untuk mengklarifikasi dan menyebutkan nilai penting 
yang terkandung dalam Inspirasiku. 

3. Guru meminta pesertadidik menyimpulkan hikmah dari kisah inspiratif sebagai bentuk 
refleksi diri. 

4. Selanjutnya guru meminta pesertadidik untuk membaca rubric Aku Pelajar Pancasila 
Dan melakukan refleksi diri terkait dengan profil tersebut. 


Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 


(ha Pelajaran 


Ea Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 


A.Lembar Kerja Siswa 
Lembar Kerjasiswa untuk mengetahui Pentingya kita harus beriman kepada 

malaikat, tugas-tugas malaikat, dampak fungsi beriman kepada malaikat dalam 
kehidupan sehari- hari. 
Silahkan tulis 3 pertanyaan sebagaimana pada table berikut kemudian 

serahkan pertanyaan tersebut pada teman kalian untuk dijawab 


1. 


1. Asesmen 
Asesmen Individu 


a. 


Individu dan Kelompok 


Setelah mempelajari materi Mawas Diri dan Introspeksi dalam Menjalani 
Kehidupan, sebagai manusia Indonesia yang beriman dan mengamalkan 
Pancasila, kalian diharapkan mampu membentuk karakter yang lebih 
bermutu. Sebagai refleksi diri, silahkan isi tabel berikut ini tanda centang 
(/ ) sesuai dengan keadaan sebenarnya. 


No | Karakteryang Diharapkan 

4 Berperilaku jujur kepada siapapun dan 
Dimanapun berada. 

2 Melaksanakan perintah Allah Swt. Dan 
menjauhi larangan-Nya. 

3 Menaati peraturan dan tata tertib di 
keluarga, sekolah dan masyarakat. 

4 Ikhlas dan bertanggung jawab terhadap 
tugas yang diembannya. 

5 Memperbaiki diri dari waktu ke waktu. 

6 Berhati-hati disemua bentuk perkataan 
dan perbuatan. 

7 Menjadi teladan yang baik di 
lingkungannya. 

8 Memberikan bantuan terhadap sesama 
yang membutuhkan. 


Mampu 


Belum 
Mampu 


Apakah kalian sudah memiliki karakter-karakter tersebut? Hal 


apa yang menjadi penghambat kalian untuk menjadi pribadi yang 
berkarakter? Sebaiknya mulailah dari diri kita sendiri,mulai dari hal 
kecil,dan mulai dari sekarang untuk membentuk karakter diri 
menjadi pribadi yang lebih berkualitas 


Keimanan kepada malaikat mendorong kita untuk memiliki 
sikap mawas diri dan introspeksi. Sikap ini penting untuk mencapai 
kebahagiaan dan keselamatan hidup. 


b. Buatlah infografis mengenai tugas para malaikat (diutamakanmenggunakan 
Canva atau Piktochart dengan benar)! 


Asesmen Kelompok 

a. Secara berkelompok yang terdiri atas enam orang, buatlah 
bergambar mengenai hikmah beriman kepada Malaikat Allah Swt.! 
Secara berkelompok yang terdiri atas enam orang,lakukan hal berikut ini. 

c. Carilah data atau informasi dari berbagai sumber tentang penjelasan iman 
kepada malaikat Allah Swt! 

d. Laporkan dan paparkan hasil penelusuranmu untuk dikemukakan di depan 
teman-temanmu! 


2. Tertulis (PG dan Uraian) 


Lembar Kerja siswa untuk mengetahui peserta didik dapat menunjukkan 
cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk 
beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. 


Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang 
(X) pada huruf A, B, C, atau D 


Angga mengerjakan soal ujian tanpa menyontek,walaupun banyak kesempatan 
dan tidak ada pengawas diruangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa ia 
beriman kepada Malaikat... 

A. Jibril 

B. Mikail 

C. Rakibdan'Atid 

D. Israfil 

Kita harus selalu melaksanakan semua perintah Allah Swt. dan menjauhi semua 
yang menjadi larangan-Nya. agar diakhirat dapat balasan surganya Allah Swt. Hal 
ini cerminan dari iman kepada malaikat... 


a. Ridwan 
b. Malik 
c. Nakir 
d. Jibril 


Berikut ini yang merupakan bentuk perbuatan beriman kepada malaikat adalah... 


A. Malu melakukan perbuatan yang dilarang secara terang-terangan 


B. Malu melakukan perbuatan yang dilarang bila dilihat 
C. Biasa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah 
D. Melaksanakan perintah Allah Swt.dan menjauhi perbuatan yang dilarang Allah 


Perhatikan table berikut ini! 


No. | Nama Malaikat Huruf Tugasnya 

1 Jibril A Membagi rizki 

2 Mikail B Menyampaikan wahyu 
3 Izrail C Penjaga surga 

4 Munkar D Pencatat amal buruk 
5 'Atid E Pencatat amal baik 

6 Rakib F Penanya dalam kubur 
7 Israfil G Pencabut nyawa 

8 Ridwan H Penjaga neraka 


Dari table tersebut pasangan yang tepat antara nama malaikat dan 
tugasnya tunjukkan nomor... 

A. 5 dengan A, 1 dengan F,dan 6 dengan G 

B. 3 dengan C, 2 dengan D,dan 7 dengan B 

C. 2 dengan I, 3 dengan B,dan 8 dengan C 

D. 1dengan B, 4 dengan F,dan 9 dengan H 
Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdo'a agar 
terhindar dari siksaan sakratul maut merupakan cerminan perilaku iman kepada 
malaikat... 


A. Ridwan 
B. Israfil 
C. Jibril 

D. Izrail 


Yuliani adalah seorang wanita shalihah yang rajin beribadah dan beramal saleh 
sebagai bekal untuk kehidupan setelah mati.la yakin di alam kubur, setiap manusia 
akan ditanya tentang seluruh amal perbuatannya selama hidup di dunia. Sikap 
tersebut merupakan perwujudan dari iman kepada malaikat.... 

A. Munkar dan Nakir 

B. Rakib dan'Atid 

C. Mikail 

D. Jibril 
Perhatikan sifat-sifat berikut ini! 

1) Sombong dan takabur serta menyesatkan 

2) Selalu patuh pada perintah Allah 

3) Membutuhkan makan dan minum 

4) Sebagian membangkang 

5) Tidak berjenis kelamin 

6) Tidak berwujud 

Diantara hal tersebut yang menunjukkan sifat malaikat adalah... 

A. 1,2dan3 

B. 1,3dan5 

C. 2,4dan6 

D. 2,5dan6 


8. Perhatikan peryataan berikut ini. 
1) Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 
2) Sering melakukan perbuatan yang dilarang agama. 
3) Tidak sombong. 
4) Bangga terhadap prestasi yang diperolehnya. 
5) Waspada dan berhati-hati. 
6) Tidak percayadiri terhadap apa yang dilakukan. 
Pernyataan yang merupakan fungsi iman kepada malaikat Allah 
Swt.adalah.... 


A. 1), 2),dan 3) 
B. 1),3),dan 5) 
C. 4),5),dan 6) 


D. 2),4),dan 5) 

9. Menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama,dan melaksanakan perbuatan yang 
diperintahkan oleh agama dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah 
maupun di lingkungan masyarakat adalah cerminan iman kepada malaikat... 

A. Mikail 
B. Israfil 
C. Jibril 
D. 'Atid 

10. Berdasarkan Q.S. al-Anbiya/21:20 sifat yang dimiliki para 

malaikat adalah... 
A. Selalu takut dan taat kepada Allah Swt. 
B. Tidak pernah melakukan maksiat 
C. Tidak pernah makan dan minum 
D. Selalu bertasbih siang maupun malam 


Il. Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Beriman kepada malaikat adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat Islam 
sebab menjadi salah satu pilar dalam rukun iman. Mengapa keberadaan 
malaikat sangat penting bagi kehidupan manusia? 

2. Buatlah table perbedaan manusia,jin dan malaikat! 

3. Bagaimana cara memberikan dorongan kepada teman kita untuk beramal baik 
dan menjauhi amal yang buruk? 

4. Berikan 2 contoh perilaku beriman kepada malaikat Israfil! 

5. Berikan 2 contoh perilaku beriman kepada malaikat Munkar dan Nakir! 


1. Performa (sikap dan keagamaan) 


a. Performa keagamaan 


Nama 
Kelas 


Semester 
Petunjuk: 

Berilah tanda centang (V)pada kolom Ya”atau Tidak” dengan 
jawaban yang jujur. 


No. | Pernyataan 
Melakukan perbuatan terpuji dalam perilaku 
sehari-hari. 


Membaca hamdalah atas nikmat yang telah 
diberikan Allah Swt. 

4. Bersabar atas musibah yang menimpa. 

5. Membaca istighfar ketika berbuat salah. 


Menghindari perbuatan tercela dalam perilaku sehari-hari! 


b. Performen Sikap Sosial 


Nama Kelas 
Semester 
Petunjuk: 


Berilah tanda ikon(setuju), sesuai 
dengan keadaan sebenarnya. (kurang setuju),atau (tidak setuju) 


No. Pernyataan 


Mengucapkan salam ketika bertemu teman. 


Berlaku sopan terhadap teman. 


Meminta maaf pada sesame ketika berbuat 
salah. 


Mengurungkan niat untuk berbuat kejelekan 
kepada orang lain. 
5. | Membantu orang yang membutuhkan. 


2. Tugas Individu Buatlah infografis mengenai tugas para malaikat (diutamakan menggunakan 
Canva atau Piktochart dengan benar)! 


B. Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik 


1. Iman kepada Malaikat Termasuk Pondasi Kepercayaan dalam Islam 

Iman kepada malaikat termasuk rukun iman.Malaikat adalah makhluk Allah 
Swt. Yang diciptakan dari Nur Ilahi (cahaya Allah Swt.).Mereka bertugas 
untuk mengurusi berbagai urusan yang diperintah oleh-Nya. Iman kepada 
malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada 
Allah Swt. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepada-Nya.Mereka tidak 
pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Swt. 
mengisyaratkannya dalam Q.S. al-Anbiya/21: 19. 


” aa iii Tn Ana 
ERRA alis Ig yA op 3 ah 


(MN a) Sa 

“Dan milik-Nya siapa yang dilangit dan dibumi. Dan (Malaikat-Malaikat) 

yang di sisi-Nya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya 

dan tidak (pula) merasa letih.” (Q.S. al-Anbiya/21: 19) 

Ayat diatas menjelaskan bahwa malaikat adalah makhluk Allah Swt. 
Yang taat dalam melaksanakan tugas. Allah Swt.yang memiliki kekuasaan 
baik dilangit maupun dibumi.Dia yang menciptakan,mengatur,dan 
menguasai makhluk-Nya.Kekuasaan-Nya meliputi malaikat yang ada di 
sisi-Nya.Mereka tidak merasa letih dan lelah untuk mengabdi kepada-Nya. 
Ingin tahu tentang sifat dan perilaku mereka?Mari kita baca uraian 
berikut. 

Sifat dan perilaku Malaikat antara lain adalah: 

a. Selalu taat kepada Allah Swt.dan tidak pernah maksiat kepada-Nya. 

b. Sesuai kehendak Allah Swt., Malaikat dapat berubah wujud. Jibril pernah 
mendatangi Nabi Muhammad saw. dengan menyamar seperti sahabat 
dengan nama Dihyah al-Kalbi juga seperti sahabat dari Arab Badui. 

. Tidak makan dan minum. 

. Tidak berjenis kelamin. 

. Tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Swt. 

Senang terhadap majelis zikir. 

. Mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. 

Setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan membahas 
perbedaannya dengan sifat jin dan manusia. Sifat-sifat jin antara lain 
yaitu:a)diciptakan dari nyala api, b) makhluk gaib, c) ada yang patuh dan 
durhaka, d) memiliki nafsu, dan e) seperti manusia, mereka makan dan 
minum. Sedangkan sifat manusia antara lain yaitu: a) berasal dari tanah, b) 
makhluk kasat mata, c) seperti jin, ada yang taat dan durhaka, d) memiliki 
potensi biologis, seperti makan dan minum, e) potensi berpikir yang dapat 
berubah, dan f) memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak diberikan kekuatan 
menganalisis seperti manusia.Malaikat tunduk dan patuh kepada 
ketentuan Allah Swt. Malaikat tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal 
atau durhaka kepada Allah Swt. 


ag So Oon 


2. Tugas Malaikat 
Secara umum,tugas malaikat adalah sebagai berikut: 


a 
b. 
Cc. 
d 
e 


Menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. 

Meneguhkan hati para hamba-hamba AllahSwt.yang tulus. 

Menjaga orang-orang yang beriman baik didunia maupun diakhirat. 
Perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. 
Mendorong manusia untuk berbuat baik. 


Dibawah ini dipaparkan nama malaikat berikut tugasnya: 


a. 


Malaikat Jibril 
Wahyu kepada nabi dan rasul disampaikan oleh Jibril. Malaikat Jibril memiliki 
nama lain yaitu Ruh al-Quds, Ruh al-Amin, dan Namus. 


. Malaikat Mikail 


Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan 
makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan 
membagi-bagikan rezeki ditugaskan pada Mikail. 

Malaikat Israfil 

Israfil memiliki tugas meniup terompet (sangkakala) pada hari kiamat 
dansaat hari kebangkitan di Padang Mahsyar. 


. Malaikat Izrail 


Izrail memiliki tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup baik 
manusia,jin, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. 


. Malaikat Munkar. 


Munkarmemilikitugasbertanyakepadaorangyangberadadalam kubur. 
Malaikat Nakir 

Nakir sama seperti Munkar bertugas bertanya kepada orang yang 
berada dalam kubur. 


. Malaikat Rakib 


Semua pekerjaan yang baik pada setiap manusia sejak akilbalig sampai 
akhir hayat dicatat oleh Rakib. 


. Malaikat “Atid 


Semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balig sampai akhir 
hayat dicatat oleh “Atid. 

Malaikat Ridwan 

Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan 
penghunisurga. 

Malaikat Malik 

Malik disebut juga Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur 
siksa (azab) bagi para penghuni neraka 


3. Hubungan Iman kepada Malaikat dengan Aktivitas Kehidupan 


Ketika kalian berada di tempat tersembunyi sendirian, apakah benar- 


benar kalian sendirian? Apakah benar-benar tidak ada yang melihat dan 
mengawasi kalian? Oh,tidak. Iman kepada Allah Swt. dan malaikat-Nya 
memastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersama-Nya dan dua 
malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita. Siapa mereka? 
Tentu kalian sudah tahu,yaitu Rakibdan'Atid. Dalam pengawasan dua 
malaikat ini,seluruh gerak-gerik kita terawasi dan tercatat sangat rapih 
dalam buku amal kita. 


Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini.Iman kepada 
malaikat itu bukan sekedar percaya ada malaikat.Atau hanya meyakini 
bahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu.Iman kepada malaikat harus. 


Hikmah Beriman kepada Malaikat 
Beriman kepada malaikat Allah Swt.memiliki beberapa hikmah yaitu 
sebagai berikut: 


a. 


b. 


e. 


Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Swt. Dengan bercermin 
diri kepada ketaatan malaikat. 

Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan 
merasa diperhatikan oleh malaikat. 

Tetap optimis dalam berusaha.AllahSwt.akan member ilmu melalui Jibril dan 
memberi rezeki melalui Mikail. 

Berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Swt.akan 
memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. 

Mendorong peningkatan amal saleh sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. 


Perilaku Menumbuhkan Karakter Positif sehingga Tertanam Dorongan untuk 
Beramal Baik dan Menjauhi Amal yang Buruk 

Perwujudan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat 
antara lain: 


a. 


Selalu memohon hidayah kepada-Nya dan bersyukur dengan cara berbagi 
ilmu dengan orang lain.Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat 
Jibril. 

Berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepada-Nya untukmencari 
rezeki yang baik dan halal, sebagai cerminan beriman kepada malaikat Mikail. 
Sebagai orang yang beriman kepada Malaikat Israfil,perilaku yang dapat 
diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Swt. agar diselamatkan 
dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia,maupun saat terjadinya hari 
kiamat. 

Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan berdo'a 
agar terhindar dari siksaan sakaratul maut (ketika ajal menjemput). Ini 
merupakan cerminan beriman kepada malaikat Izrail. 


. Selalu memohon kepada Allah Swt. agar dilapangkan di alam kubur dan 


diringankan dari siksa kubur menjadi cerminan beriman kepada Munkar dan 
Nakir. 

Mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada 
Malaikat Rakib. 

Cerminan beriman kepada malaikat 'Atid dapat diwujudkan dengan 
menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek dan 
menjauhi perilaku tercela. 

Cerminan beriman kepada malaikat Ridwan diwujudkan dengan memohon 
kepada Allah Swt.agar masuk surge dengan aman,menciptakan kedamaian 
dan ketentraman di dunia. 

Cerminan beriman kepada malaikat Malik adalah memohon kepada Allah Swt. 
agar terhindar dari siksaan api neraka. 


C. Glosarium 


Mukjizat : kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang rasul untuk 
melemahkan kaum yang membantah dan meragukan kenabian. 

Munkar :semua bentuk kedurhakaan pada Allah swt.Yang tak bias diterima akal 
sehat juga naluri manusia. 


D. Daftar Pustaka 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Guru 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 

Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Siswa 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 

Al-'Ajami,AbuZaid.2012.Akidah Islam Menurut Empat Mazhab.Jakarta: Pustaka al-Kautsar 

Al-Asyqar,Umar Sulaiman.2018.Rahasia Alam Malaikat,Jin,danSyetan. 
Jakarta:QisthyPress 

Harahap,Musthafa Husein.2012.Risalah Tauhid.Bekasi:Al-Musthafawiyah 

Hudarrohman. 2012. Rukun Iman. Jakarta: Balai Pustaka 


MODUL 7.8.1 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 


Pada akhir fase,peserta didik memahami pentingnya verifikasi (tabayun) informasi 
sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita palsu. 


INFORMASI UMUM 
A. Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi : SMP Negeri 2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjang sekolah : SMP 

Kelas : VII 


Alokasi waktu : 3 JP x40 Menit-120 Menit 


B. Kompetensi Awal 
Peserta didik mampu memahami pentingnya instrospeksi diri untuk menjadi pribadi 
yang lebih baik setiap harinya 


C. Profil Pelajar Pancasila 
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia 
2. Berpikir Kritis 
3. Berkebhinekaan Global 
4. Mandiri 


D. Saranadan Prasarana 
Ruangkelas,media audio visual,Internet 


E. Target Peserta Didik 
Pesertadidik yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar 


F. Model pembelajaran 
Pembelajaran tatap muka dengan model inguiry Apabila dilakukan PJJ,alternative 
yang digunakan adalah pembelajaran dengan blended learning 


KOMPONEN INTI 
A. Tujuan Pembelajaran 
e Peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan 
menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar 


B. Pemahaman Bermakna 
Setelah mempelajari modul ajar ini,pesertadidik akan memperoleh pelajaran yang 
sangat bermakna yang dapat implementasikan dalam kehidupan nyata,baik dirumah 
maupun di masyarakat, seperti: 
e Pentingnya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat dan 
menyesatkan 
e Membedakan antara ghibah dengan kritik 


C. Pertanyaan Pemantik 
e Bagaimana menghindari gibah? 
e Apa perbedaan antara gibah dengan kritik? 


D. Persiapan pembelajaran: 
e Pertemuan 1: Menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun 


E. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-1 


Kegiatan 


Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


Pendahuluan 


Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung 
pembelajaran. 

Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 
TES DIAGNOSTIK (nonkognitif dan kognitif) 

Guru memberikan motivasi belajar 

Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi 
Yang akan dipelajari. 


15 menit 


Inti 


Guru meminta pesertadidik untuk mengamati Infografis 
garis besar materi tentang Islam melarang gibah, 
inspirasi Islami untuk menghindari gibah, Islam 
menganjurkan tabayun, tabayun pada informasi media 
sosial, dan hikmah tabayun. 

Guru memberikan penjelasan tambahan apabila peserta 
didik belum memahami Infografis. 

Guru menyampaikan kata kunci pada materi yang 
Dipelajari 


90 menit 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan waktu 
1. Mengidentifikasi masalah yaitu pesan Islam menjauhi 
gibah dan menumbuhkan sikap tabayun. 
2. Merumuskan hipotesis atau pertanyaan mengenai pesan 
Islam menjauhigibah dan menumbuhkan sikap tabayun. 
3. Mengumpulkan data tentang pesan Islam menjauhi 
gibah dan menumbuhkan sikap tabayun. 
4. Menganalisis dan menginterpretasikan data. 
5. Mengambil kesimpulan 
Penutup 6. Guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja siswa. 15 menit 


7. Guru merefleksikan materi yang telah dipelajari 

8. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

9. Sebelum berdoa, guru mengingatkan peserta didik untuk 
benar-benar menjaga ibadah dalam kehidupan 


F. Asesmen 
1. Asesmen sebelum pembelajaran (diagnostik) 
2. Asesmen Individu dan Kelompok 
3. Tertulis (PG dan Uraian) 
4. Performa (sikap dan keagamaan) 


G. Pengayaan dan Remedial 

e Pengayaan 
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

e Remedial 
Remedial diberikan kepada pesertadidik yang membutuhkan bimbingan untuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


H. Refleksi Peserta Didik dan Guru 
1. Guru meminta pesertadidik membaca kisah inspiratif 
2. Guru membimbing pesertadidik untuk mengklarifikasi dan menyebutkan nilai 
penting yang terkandung dalam kisah tersebut 
3. Guru meminta pesertadidik menyimpulkan hikmah dari kisah inspiratif sebagai 
bentuk refleksi diri. 


Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 
SMP Negeri 2 Tolangohula uru Mata Pelajaran 


& Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
A. Lembar Kerja Siswa 
1. Lembar Kerja siswa untuk menghindari gibah dan menumbuhkan sikap 
tabayun. Silahkan tulis 3 pertanyaan sebagaimana pada table berikut kemudian 
serahkan pertanyaan tersebut pada teman kalian untuk dijawab 


2. Essay 
Deskripsikan pesan Islam tetang sikap tabayyun dalam menerima berita atau informasi 
B. Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik 
-Islam Melarang Gibah Gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan 
kekurangan orang lain.Pada gibah,terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib 
orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukainya.Islam melarang umatnya untuk 
gibah.Gibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini 
ditegaskan dalam Al-Our'an O.S. al- Hujurat/49: 12 


A 
LE a ore D og o 5r To LI A S2 ‘a,’ 
SA Lam y ae ani Ya l gan 3 AI cri 
TM Ka : 7 Sg a E 


“Wahai orang-orang yang beriman!Jauhilah banyak dari prasangka,sesungguhnya 
sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain 
dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada 
diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?Tentu kamu 
merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima 
tobat, Maha Penyayang” (Q.S. al- Hujurāt: 12). 
Berdasarkan ayat di atas orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka 
buruk, apalagi tidak disertai bukti.Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti 
adalah perbuatan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk 
mencemoohnya 

Inspirasi Islami untuk Menghindari Gibah 
Perbuatan gibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari 
perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya gibah, antara lain: 
a. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat 
derajat dirinya sendiri. 
Sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. 
Sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. 
Balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. 
Amarah yang tidak terkendali. 
Bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. 


Mp An 


Faktor-faktor agar terhindar dari ghibah,antara lain: 

a. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh 

b. Menyadari diri bahwa Allah Swt.membenci seseorang yang 
menggunjing saudaranya 

c. Berintrospeksidiri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha 
memperbaikinya 

d. Menjaga lisan 

e. Berfikir positif 

f. Memohon perlindungan kepada Allah Swt dengan berdoa 

-Islam Menganjurkan Tabayun 

Secara bahasa,tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu 

hingga jelas dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun 

adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita, dengan 

sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan 

menjadi jelas dan benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa 

kebenaran informasi atau berita dengan teliti. 


C. Glosarium 
Ghibah adalah perbuatan dimana kita membicarakan aib atau keburukan 
orang lain Tabayyun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas 
dan benar keadaannya. 
Infografis adalah penyajian garis besar materi dalam bentuk teks dan 
gambar.Dengan membaca infografis,pesertadidik dapat memahami garis besar 
materi yang disajikan pada setiap bab untuk mencapai Capaian Pembelajaran 


D. Daftar Pustaka 
Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Guru 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Siswa 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 

LPMQ.2019.Al-Qur'an dan Terjemahannya.Jakarta: Kementerian Agama RI. 

Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi Pekerti Kelas 7. Jakarta: 
Kemdikbud RI 3. Dedi Wahyudi,.2017. Pengantar Akidah Akhlak dan 
Pembelajarannya. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 


Pada akhir fase D,pesertadidik mampu memahami pentingnya verifikasi (tabayun) 


MODUL 7.8.2 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 


informasi sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita palsu. 


INFORMASI UMUM 
A. Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi : SMP Negeri 2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjang sekolah : SMP 

Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40 Menit-120 Menit 


B. KompetensiAwal 
Peserta didik mampu memahami pentingnya instrospeksi diri untuk menjadi 
pribadi yang lebih baik setiap harinya 


C. ProfilPelajarPancasila 


1. 


2. 
3. 
4 


Beriman dan bertakwa kepadaTuhan yang Maha Esa dan Beraklak Mulia 
Berpikir Kritis 

BerkebhinekaanGlobal 

Mandiri 


D. SaranadanPrasarana 
Ruangkelas,mediaaudiovisual 


E. TargetPesertaDidik 


Pesertadidikyangtidakadakesulitandalam mencernadanmemahami materiajar 


F. Model pembelajaran 


PembelajarantatapmukadenganmodeldiscoverydanberbasisprodukApabiladilakuk 
an PJJ, alternatif yang digunakan adalah pembelajaran dengan blended learning 


KOMPONENINTI 
A. Tujuan Pembelajaran 


Pesertadidikdapatmenelaahperbedaanantarakontengibahdengankritikdan 


review produk di media sosial dengan benar. 
Pesertadidikdapatmenyusunreviewkontendimediasosialdenganbenar 


B. PemahamanBermakna 


Setelahmempelajarimodulajarini,pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsanga 


t 


bermaknayangdapatimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmaupund 
i masyarakat, seperti: 
e Pentingnya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat 

dan menyesatkan 
e Membedakanantaraghibahdengan kritik 


. PertanyaanPemantik 


e Apaperbedaanantaragibahdengantkritik? 
e Bagaimanamenciptakanharmonisosialdalamkehidupan? 


D. Persiapanpembelajaran: 
e Pertemuan2:Perbedaankontengibahdengankritikdanreviewprodukdimediasosial. 


E. KegiatanPembelajaranPertemuanke-2 


Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Pembelajarandimulaidenganpertanyaantentang 
menyusun review konten padabeberapa flatform 
mediasosial. 


: a : Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan naa 
Pendahuluan 1) Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15menit 

pembelajaran. 

2) Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran,kerapihanpakaian,danposisitempatduduk. 

3) TESDIAGNOSTIK(nonkognitifdan kognitif) 

4) Gurumemberikanmotivasibelajar 

5) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

6) Gurumemberikanpertanyaanpemantikterkaitmateri 
yangakandipelajari. 

Inti 1. Gurumenyajikanstimulusdenganberupabahankajian 90menit 
awal tentang tabayun pada informasi media sosial dan 
hikmah tabayun. 

2. Guru mengidentifikasi permasalahan yang relevan 
dengan materi. 

3. Mencari dan mengumpulkan data tentang materi yang 
dikaji 

4. Mendiskusikantemuanhasilpencarian. 

5. Membandingkanhasildiskusiantarkelompokterhadap 
temuan. 

6. Menyimpulkanhasildiskusidan kajian. 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 


b) Membuatreviewkontenpadabeberapaflatform 
media sosial. 

c) Mempresentasikanhasilproduk. 

d) Mengevaluasipengalamansaatmembuatproduk, 
bersama melakukan refleksi 


Penutup 1. Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 15menit 

2. Gurumerefleksikanmateriyangtelahdipelajari 

3. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

4. Sebelumberdoa,gurumengingatkanpesertadidik 
untukbenar-benarmenjagaibadahdalamkehidupan 


F. Asesmen 
1. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
2. Asesmenlndividudan Kelompok 
3. Tertulis(PGdan Uraian) 
4. Performa(sikapdan keagamaan) 


G. Pengayaandan Remedial 

e Pengayaan 
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

e Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 
KepalasMP Negeri 2 Tolangohula as ra Pelajaran 
| s) | — ja han 


SS) ab A 
“SrpUtami Tamuu Udjaili, S.Pd Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
A. LembarKerjaSiswa 
Secaraberkelompok,lakukantugasberikut: 
1. CariSinformasiberitatentangkeagamaandengantemaataujudulyangsamapad 
a sumber internet 
2. Bedakaninformasihoaxdantidaknyaberitatersebutdenganmenyertakanalam 
at URL-nya 
3. Beripenjelasanhoaxatautidaknyaisiberitaterse 
but Jawaban ditulis pada kertas yang telah 
disediakan 
Rubrikpenilaiannyasebagaiberikut: 


AspekPenilaian Jumlah 
1 2 3 Skor 


No Nama 


dst 


AspekPenilaian: 
1. Kejelasandankedalamaninformasi,skormaksimal3 
2. Keakuratansumberyangdipakai,skormaksimal3 
3. Kejelasandankerapihanresume/rangkuman,skormaksimal4 Skor 


Maksimal: 10 


B. Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik 

Tabayun pada Informasi Media Sosial. Setelah kalian memahami tentang 
Tabayun, bagaimana cara agar informasi yang diterima itu jelas? 
Berikutiniadalahbeberapateknikyangbisadigunakan. 

Sumberinformasidipastikandenganbenar.Halinidapatdilakukandenganmelihat 
kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan 
informasi yang benar. 
a. Pastikanisiinformasiberisi kebenaran. 
b. Pastikantempatdanwaktuinformasiyangdiperolehadalahbenar. 
Bagaimana kalian bertabayun dalam bermedia sosial?Media sosial yang online 
memudahkan saling komunikasi, partisipasi, berbagi informasi dan menciptakan isi.Kita 
telah mengenal beberapa flatform media sosial. Media sosial ini telah menjadi sarana 
umum kehidupan individu untuk berkomunikasi dengan sesama, juga pada proses 
pembelajaran. Tentu kalian sudah memiliki pengalaman mengenai hal ini. 
Informasi yang menyebar di kalangan remaja dipandang cepat akibat media 
sosial.Seperti halnya virus, informasi dalam media sosial berkembang dan cepat 
menyebar luas.Adaptasi remaja di Indonesia sangat cepat terhadap perkembangan 
teknologi 
komunikasiyangadasaatini.Marikitalihat,banyakremajayangmenggunakangawai di pusat 
keramaian.Penggunaanmediasosial juga memiliki dampaknegatif.Dampak negatif itu 
diantaranya adalah: 
a. Kebebasan informasi 

Keterbukaan informasi yang ada dalam media sosial tersebut dapat 


menimbulkandampaknegatif.Contohnyadalaminternetdapatditemukan informasi 


yangseharusnyabelumlayakdikonsumsi.Siapapunbisamelihatnya,apabilatidakada 
penyaringan. 
b. Sikapsosialyangmelemah 

Perhatian, aktivitas dan waktu sebagian orang seolah disita oleh penggunaan 
ragam media sosial.Kesibukan mengakses berbagai media sosial menyebabkan interaksi 
dalam lingkungannya mulai berkurang. 

c. Kelalaiandalamkewajibanagama. 

Penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan orang lalai dalam 
kewajiban agama.Kesibukan dalam media sosial mengabaikan waktu yang sangat 
berharga untuk beribadah. 

Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoax. Pengguna yang mudah 
menerima berita hoax, akan merugikan dirinya dan pihak lain. Bagaimana cara agar kalian 
tidak tertipu berita hoax? 

Berikutiniadalahbeberapa teknisnya. 

a. Hati-hatidenganjudulprovokatifJudulsensasionaldalamberitahoaxbiasanya 
bersifat provokatif. 

b. Cermatialamatsitus 

c. Periksa fakta 

d. Cekkeaslianfoto 

e. Ikutsertagrupdiskusianti-hoax 


. Glosarium 


Ghibah adalah perbuatan di mana kita membicarakan aib atau keburukan orang 
lainTabayyunadalahmencarikejelasantentangsesuatuhinggajelasdanbenar keadaannya. 
Hoaxadalahberitabohongatautidakbersumber 


. Daftar Pustaka 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Siswa Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


LPMO.2019.Al-Our' andanTerjemahannya.Jakarta:KementerianAgamaRl. 
Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi Pekerti Kelas 7. Jakarta: Kemdikbud 


RI 3. Dedi Wahyudi,.2017. Pengantar Akidah Akhlak dan Pembelajarannya. 
Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 


MODUL 7.9.1 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D,pesertadidik memahami Rukhsah atau kemudahan dari Allah 
dalam beribadah kepada-Nya 


INFORMASI UMUM 
A. Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi : SMP Negeri 2 Tolangohula 
tahun : 2023 

Jenjangsekolah : SMP 

Kelas : VII 


Alokasiwaktu : 3 JP x40 Menit-120 Menit 


B. Kompetensi Awal 
Peserta didik memahami RUKHSAH: kemudahan dari Allah SWT dalam beribadah 
kepada Nya 


C. Profil Pelajar Pancasila 
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Berakhlak Mulia 
2. Berpikir Kritis 
3. Mandiri 


D. Saranadan Prasarana 
Media audio visual,LCD,Laptop, classroom 


E. Target Peserta Didik 
Pesertadidik yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar 


F. Model pembelajaran 
Model pembelajaran inquiry 


KOMPETENSI INTI 
A. Tujuan Pembelajaran 
Pesertadidik mampu menjelaskan makna rukshsah dalam ibadah 


B. Pemahaman Bermakna 
e Rukhsah memberikan keringanan setelah sebelumnya dilarang 
e Memahami rukhsah dilakukan apabila ada ketidakmampuan seeorang 
melakukan shalat, puasa dinganti dengan ibadah yang lain 
e Menghormati teman yang seiman dan yang tidak seiman tanpa pandang bulu 


C. Pertanyaan Pemantik 
e Mengapa agama mengajarkan rukhsah? 


D. Persiapan pembelajar: 


Pertemuan 1 
Pertemuan 2 
Pertemuan 3 
Pertemuan 4 
belikan (3 jp) 
Pertemuan 5 


: Mengidentifkasi memahami makna rukhsah (3JP) 

: Mengidentifikasi hikmah rukhsah (3jp) 

: Mendiskusikan rukhsah dan dalil naqlinya. (3jp) 

: Mendiskusikan mind maping atau bahan yang akan dijual 


: Membuat poster bagan mengenai rukhsah 


E. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-1 


Kegiatan 


Alokasi 


Deskripsi Kegiatan waktu 


Pendahuluan 


1. Peserta didik melakukan do'a sebelum belajar (meminta | 15 menit 
seorang peserta didik untuk memimpin do'a). 

2. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta 
peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan 
peralatan yang diperlukan. 

3. Guru mengapersepsi pengetahuan awal peserta didik 
tentang rukhsah. 

4. Guru memotivasi siswa dengan menunjukkan video tentang 
hikmah dari rukhsah 

5. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, 
ruang lingkup materi,tujuan dan manfaat pembelajaran, 
kegiatan pembelajaran,serta metode penilaian yang akan 
dilaksanakan. 


Inti 


Langkah 1. Observasi/Mengamati. 90 menit 
1. Peserta didik dipandu oleh guru untuk menyaksikan 
video makna rukshsah dalam shalat,puasa. 
2. Guru menghubungkan materi yang akan dipelajari 
dengan pengalaman peserta didik dan materi 
sebelumnya 
3. Peserta didik dengan bimbingan guru mengingatkan 
kembali materi prasarat 


Langkah 2.Mengajukan Pertanyaan 
Peserta didik dipandu oleh guru merumuskan 
pertanyaan-pertanyaan terkait makna rukshsah 


Langkah 3. Mengajukan dugaan/ kemungkinan jawaban 
Peserta didik membuat hipotesis dari pertanyaan yang 


muncul. 


Langkah 4. Mengumpulkan data 


Kegiatan 


Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


1. Guru mengelompokkan pesertadidik menjadi beberapa 
kelompok secara heterogen, dengan jumlah 4-5 
orang/kelompok 

2. Pesertadidik melakukan kegiatan sesuai petunjuk pada 
LKS 
Makna rukshsah dalam shalat,puasa 

3. Dalam kelompok, Peserta didik mengumpulkan 
informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
munculdi LKS dengan berdiskusi bersama kelompok 
dan membaca buku siswa. 


Langkah 4. Menginterpretasi data 
Dalam kelompok, Peserta didik mengolah informasi 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul 
di LKS dengan berdiskusi bersama kelompok dan 
membaca referensi baik digital maupun non digital 


Langkah 5. Pembuktian data 

1. Beberapa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
pengamatan yang telah dilakukan di depan kelas dengan 
bimbingan guru untuk memberikan verifikasi 


2. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan 


serta menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab 
untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, 
melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya 


Langkah 6. Kesimpulan/generalisasi 

Peserta didik menyimpulkan konsep yang telah dibangun oleh 
Peserta didik berkaitan dengan makna rukshsah dalam shalat, 
puasa 

Guru mengevaluasi pemahaman siswa dengan cara memberi 
pertanyaan secara lisan tentang makna rukshsah dalam shalat, 
puasa 


Penutup 


1. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua 
peserta didik. 

2. Pesertadidik melakukan refleksi terhadap proses 
kegiatan pembelajaran hari ini dengan arahan guru 

3. Guru memberikan quiz tentang rukshsah shalat,haji, 
puasa 

4. Guru mengingatkan siswa untuk membaca materi 
berikutnya 

5. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan 
salam 


15 menit 


F. Asesmen 
1. Asesmen sebelum pembelajaran (diagnostik) 
Siswa mengisikan perasaannya sebelum dan setelah pembelajaran hari ini 
dengan memberikan titik dibawah gambar emosi. 


CE @s 


Kecewa Biasa Senang 


2. Asesmen selama proses pembelajaran Jurnal Sikap Profil Pelajar Pancasila 


No. | Teknik Bentuk Waktu 
Instrumen Pelaksanaan 
1. Observasi | Lembar Observasi (Catatan | Saat pembelajaran berlangsung 
Jurnal) 
Nama Catatan perilaku Tindak 
No Tanggal Siswa saat pembelajaran Butir Sikap Lanjut 
1. 


G. Pengayaan dan Remedial 
e Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 
e Remedial diberikan kepada pesertadidik yang membutuhkan bimbingan untuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


Mengetahui Tolangohula , ...... Januari 2023 
KepalaSMP Negeri 2 Tolangohula wo Pelajaran 
W gi A 2 7 
2 N ! , pi: is han 
Op, © J an 


á Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1 007 


LAMPIRAN 
A. Lembar Kerja Siswa 
Lembar Kerja siswa untuk mengetahui makna rukshsah dalam shalat, puasa. 


JENIS PERISTIWA BAGAIMANA TANGGAPANMU 
Teman sekelas ada yang beda agama Harus saling menghargai walaupun 
beda agama 


B. Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik 

Manusia diciptakan Allah hakikatnya hanya untuk beribadah kepada-Nya. Allah 
menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Bekal yang luar biasa ini mesti 
digunakan oleh manusia untuk total menghamba kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, 
“Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.” (QS Ali Imran: 102). 

Allah menyuruh kita untuk tidak sekejap waktu pun bermaksiat atau berleha-leha. 
Setiap detik kita harus melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Namun, Allah SWT juga 
menciptakan manusia dengan segala keterbatasan. Fisik manusia tidak akan bisa bekerja 
selama 24 jam terus-menerus. Beberapa mufasir pun berpendapat, ayat 102 surah Ali Imran 
di atas telah di-mansukh (diganti hukumnya) dengan ayat 16 surah at-Taghabun. 
“Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.” 

Dalam khazanah fikih, bentuk kelonggaran dalam ibadah ini disebut rukhsah yang 
secara bahasa bermakna keringanan atau kelonggaran.Pengertrian rukhsah dalam kaidah 
ushul fikih adalah keringanan bagi manusia mukallaf dalam melakukan ketentuan Allah SWT 
pada keadaan tertentu karena ada kesulitan. Beberapa ulama mendefisinikan rukhsah 
sebagai kebolehan melakukan pengecualian dari prinsip umum karena kebuTuhan (al- hajat) 
atau keterpaksaan (ad-darurat). 

Hukum rukhsah pada dasarnya adalah ibahah (dibolehkan) secara mutlak karena 
sekadar adanya kebuTuhan atau karena keterpaksaan. Jika unsur kebuTuhan sudah 
terpenuhi dan keterpaksaan sudah hilang, maka hukumnya kembali ke semula, yakni azimah 
(melakukan seuatu perbuatan seperti yang telah ditetapkan Allah SWT). 

Dalil diperbolehkan rukhsah terdapat dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 173, 
“Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakan bangkai) sedang ia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” 

Contoh azimah adalah berpuasa pada bulan Ramadhan wajib hukumnya bagi mukallaf, 
namun bisa menjadi rukhsah untuk orang yang sakit atau dalam perjalanan dengan 
menggantinya di hari lain. Memakan bangkai bisa menjadi rukhsah jika tidak ada makanan 
selain itu dan dikhawatirkan akan mengancam nyawanya. Jika kebuTuhan sudah terpenuhi, 
hukum memakan bangkai kembali ke keadaan semula, yakni haram. 

Rukhsah di sini bukan diartikan meminta kepada Allah SWT agar tidak dibebankan 
sesuatu karena apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulullah sudah menjadi ketentuan 
umum yang mesti dilaksanakan. 


Ada beberapa penyebab diperbolehkannya rukhsah.Pertama,jika ada keterpaksaan 
(ad-darurat) atau kebuTuhan (al-hajat).Misalnya,diperbolehkan.Boleh berbuka puasa saat 
Ramadhan karena sakit atau safar. Kedua, karena adanya uzur (halangan). Misalnya, musafir 
menggasar shalatnya.Ketiga,untuk kepentingan dan memenuhi kebuTuhan orang banyak. 


C. Glosarium 
Rukhsah adalah artinya sesuatu yang dibolehkan kepada seorang mukallaf untuk 
melakukannya karena uzur atau ketidakmampuannya, padahal sesuatu itu 
diharamkan.Artinya, rukhsah dimaksudkan agar ibadah yang diperintahkan dapat 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan dan membebani umat Islam. 
D. Daftar Pustaka 
LPMQ.2019.Al Quran dan terjemahannya.Jakarta: Kementrian Agama RI 
Rudi Ahmad Suryadidan Sumiyati.2020.PAI dan Budi pekerti kelas 7. Kemdikbud RI 
https://islam.nu.or.id/post/read/88521/definisi-rukhsah-dan-pembagian-hukumnya 


MODUL 7.10.1 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah- kisah 
penting dari Bani Umayyah, Abbasiyyah, Turki Usmani, Syafawi dan Mughal sebagai pengantar 
untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 


INFORMASI UMUM 
A. Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi : SMP Negeri 2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjang sekolah : SMP 

Kelas : VII 


Alokasi waktu : 3 JP x40 Menit-120 Menit 


B. Kompetensi Awal 
Pesertadidik memahami proses masuknya Islam diAndalusia 


C. Profil Pelajar Pancasila 


1. 


2. 
3. 
4 


Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Beraklak Mulia 
Berpikir Kritis 

Kreatif 

Mandiri 


D. SaranadanPrasarana 
Ruangkelas,mediaaudiovisual 


E. Target Peserta Didik 
Pesertadidik yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar 


F. Model pembelajaran 
Pembelajaran tatap muka dengan model inguiry 


KOMPONEN INTI 

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu menceritakan sejarah Bani Umayyah di Andalusia dengan 
kata-kata sendiri 


B. Pemahaman Bermakna 
Setelah mempelajari modulajar ini,pesertadidik akan memperoleh pelajaran yang 
sangat bermakna yang dapat implementasikan dalam kehidupan nyata,baik 
dirumah maupun di masyarakat, seperti: 


e Pentingnya menumbuhkan 


mengembangkan ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari 
e Memahami bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan perwujudan 
keberpihakan rahmat dan karunia Allah Swt. 


. Pertanyaan Pemantik 


e Mengapa sejarah BaniUmayyah diAndalusia(756-1031M) penting dipelajari? 
e Bagaimana hubungan antara Bani Umayyah diDamaskus dengan Bani Umayyah di 


Andalusia? 


D. Persiapan pembelajaran: 
e Pertemuan1: Bani Umayyah diAndalusia dan kejayaan Islamd iAndalusia (3JP) 


E. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-1 


semangat dalam mencari ilmu dan 


tentang Bani Umayyah di Andalusia, kejayaan Islam di 
Spanyol, dan memetik nilai Islami dalam sejarah Bani 
Umayyah di Andalusia. 

Guru memberikan penjelasan tambahan apabila peserta 
didik belum memahami Infografis. 

Guru menyampaikan kata kunci pada materi yang dipelajari 
Identifikasi masalah atau materi pertanyaan mengenai 
sejarah dan kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah di 
Andalusia. 

Merumuskan hipotesis atau pertanyaan mengenai sejarah 
mengenai sejarah dan kejayaan Islam pada masa Bani 
Umayyah diAndalusia. 


: a : Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Pa 
Pendahuluan a. Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15 menit 

pembelajaran. 

b. Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 

c. Guru memberikan apersepsi 

d. Guru melakukan tes diagnostik 

e. Guru memberikan motivasi belajar 

f. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

g. Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi 
Yang akan dipelajari. 

Inti 1. Peserta didik mengamati Infografis yang berisi materi | 90 menit 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan waktu 
6. Mengumpulkan data. 
7. Menganalisis dan menginterpretasikan data. 
8. Mengambil kesimpulan. 
Penutup 1. Guru member apresiasi terhadap hasil kerja siswa. 15 menit 


2. Guru merefleksikan bersama materi yang telah 
dipelajari 

3. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

4. Sebelumber doa,guru mengingatkan pesertadidik 
untukbenar-benar menjaga ibadah dalam kehidupan 


Apabila dilakukan PJJ,alternative yang digunakan adalah 
blendedlearning 


F. Asesmen 


1. 


2 
3. 
4 


Asesmen sebelum pembelajaran (diagnostik) 
Asesmen Individu dan Kelompok 

Tertulis (PG dan Uraian) 

Performa (sikap dan keagamaan) 


G. Pengayaan dan Remedial 


Pengayaan 

Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

Remedial 

Remedial diberikan kepada pesertadidik yang membutuhkan bimbingan untuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


H. Refleksi Peserta Didik dan Guru 


1. Guru meminta pesertadidik membaca kisah inspiratif 

2. Guru membimbing pesertadidik untuk mengklarifikasi dan menyebutkan nilai 
penting yang terkandung dalam kisah tersebut 

3. Guru meminta pesertadidik menyimpulkan hikmah dari kisah inspiratif sebagai 
bentuk refleksi diri. 

Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 


SMP Negeri 2 Tolangohula Ú Pelajaran 


Husain M. Pauweni, S.Pd 


NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1 007 


LAMPIRAN 
A. Lembar Kerja Siswa 
1. Lembar Kerja siswa untuk mengetahui sejarah berdirinya bani Umayyah di 
Andalusia. 


Silahkan tulis 3 pertanyaan sebagaimana pada table berikut kemudian 
serahkan pertanyaan tersebut pada teman kalian untuk dijawab 


2. Essay 
Ceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah diAndalusia! 


B. Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik 

Islam masuk di Andalusia tahun 92 H. Saat itu Andalusia dikuasai oleh orang- orang 
Goth (Gothic). Musa' bin Nusayr sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang 
dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 710 M untuk melakukan penaklukan 
ke wilayah ini. Mereka tidak mendapatkan perlawanan yang intensif dari penguasa 
setempat. Hal ini didukung oleh situasi lemahnya politik pemerintahan dan rakyat tidak 
mendukungnya. 

Pasukan tersebut memperoleh keberhasilan pada tahun 712 M. Pasukan yang 
dipimpin oleh Musa' bin Nusayr berhasil menuju Andalusia melalui jalan lain yang tidak 
dilalui oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Pantai barat semenanjung Spanyol yakni 
Sevilla dan Merida berhasil ditaklukan. Kemudian mereka bertemu dengan pasukan Tariq 
di Toledo. Dua pasukan bergabung. Daerah taklukan meluas hingga ke Utara seperti 
Barcelona, Terrofona, dan Saragossa. 

Pada tanggal 15 Mei 756 M., 'Abd al-Rahman al-Dakhil memproklamirkan berdirinya 
Imarah Umayyah II di Andalusia (Spanyol). Hal ini menandakan secara resmi dimulainya 
kekuasaan kedua dari Dinasti Umayyah yang lepas dari Abbasiyyah di Baghdad. Wilayah 
Islam di Andalusia pada Umayyah II ini, dibagi menjadi lima provinsi (vice royalty) yang 
dikepalai oleh seorang amir. Pusat pemerintahannya adalah Cordova. 

Sejak masuk ke Spanyol, wilayah ini menjadi wilayah provinsi Islam di bawah Bani 
Umayyah di Damaskus. Namanya diganti dengan sebutan Andalusia. Pemerintah pusat 
Damaskus menempatkan seorang wali atau amir di Spanyol. Wali pertamanya adalah 
anak Musa' bin Nusayr yang bernama ‘Abd al-Aziz. Di Andalusia, “Abd al-Aziz menikah 
dengan Achelon seorang janda dari Roderick yang kemudian namanya diganti dengan 
Ummu 'Asim. Inilah penikahan campuran pertama antara seorang muslim dengan 
seorang wanita Spanyol. Setelah “Abd al-Aziz wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh 
Muhammad bin Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan Spanyol. 

Penduduk Spanyol merasa bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah 
pemerintah Islam.Umat kristiani menikmati kebebasannya dan tidak diganggu dalam 


melaksanakan ibadah dan kebiasaannya. Golongan Yahudi benar-benar merasakan 
tertolong oleh kehadiran bangsa Arab ini. Mereka menjadi merdeka dan aktif membantu 
bangsa Arab dalam memerintah Spanyol dan mengembalikan negeri ini ke tingkat 
budaya yang tinggi. 


. Glosarium 


Dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah berasal dari satu keluarga 

Bani adalah anak cucu atau keturuanan. Bani Umayyah berarti anak cucu atau 
keturunan Umayyah 

Infografis adalah penyajian garis besar materi dalam bentuk teks dan gambar.Dengan 
membaca infografis,pesertadidik dapat memahami garis besar materi yang disajikan 
pada setiap bab untuk mencapai Capaian Pembelajaran 

Amir adalah seorang gubernur yang diangkat untuk memimpin sebuah wilayah 


. Daftar Pustaka 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Siswa Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


MODUL 7.10.2 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari 
kisah- kisah penting dari Bani Umayyah, Abbasiyyah, Turki Usmani, Syafawi dan 
Mughal sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke 
Indonesia. 


INFORMASI UMUM 
A. Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi : SMP Negeri 2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjang sekolah : SMP 

Kelas : VII 


Alokasi waktu : 3 JP x40 Menit-120 Menit 


B. Kompetensi Awal 
Pesertadidik memahami perkembangan Islam diAndalusia 


C. Profil Pelajar Pancasila 
1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Beraklak Mulia 
2. Berpikir Kritis 
3. Kreatif 
4. Mandiri 


D. Sarana dan Prasarana 
Ruang kelas,media audio visual 


E. TargetPesertaDidik 
Pesertadidik yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar 


F. Model pembelajaran 
Pembelajaran tatap muka dengan model jigsaw 


KOMPONEN INTI 

A. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa 
bani Umayyah di Andalusia dan memetakan para ilmuwan sesuai dengan keahlian 
di bidangnya 


B. Pemahaman Bermakna 
Setelah mempelajari modulajar ini,pesertadidik akan memperoleh pelajaran yang 
sangat bermakna yang dapat implementasikan dalam kehidupan nyata,baik 
dirumah maupun di masyarakat, seperti: 


e Pentingnya 


menumbuhkan 


mengembangkan ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari 
e Memahami bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan perwujudan 
keberpihakan rahmat dan karunia Allah Swt. 


C. Pertanyaan Pemantik 


e Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah 
diAndalusia (756-1031) 


D. Persiapan pembelajaran: 
Pertemuan 2 : Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di 


Andalusia (3 jp) 


E. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-2 


semangat dalam mencari ilmu dan 


bagian/ sub bab yang sama bertemu dalam kelompok 
baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab 
tersebut. 


. Teen : Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 1) Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15 menit 

pembelajaran. 

2) Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 

3) Guru melakukan tes diagnostik 

4) Guru memberikan apersepsi 

5) Guru memberikan motivasi belajar 

6) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

7) Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi 
yang akan dipelajari. 

Inti 1. Siswa dikelompokkan kedalam tim-tim yang terdiri dari | 90 menit 
4-6 orang. 

2. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
berbeda mengenai perkembangan ilmu pengetahuan 
dan nilai Islami sebagai hikmah kemajuan Bani 
Umayyah di Andalusia. 

3. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
ditugaskan. 

4. Anggota materi yang berbeda yang telah mampelajari 


: TS : Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan waktu 
5. setelah selesai berdiskusi sebagai tim ahli tiap anggota 
kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar 
teman satu tim merekakuasai dan tiap anggota lainnya 
mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 
6. Tiap-tiap ahli mempresentasikan hasil diskusinya. 
7. Guru memberikan evaluasi. 
Penutup 1. Guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja siswa. 15 menit 
2. Guru merefleksikan bersama materi yang telah 
dipelajari 
3. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 
4. Sebelum berdoa,guru mengingatkan pesertadidik 
Untuk benar-benar menjaga ibadah dalam kehidupan 
Apabila dilakukan PJJ,alternative yang digunakan adalah 
blendedlearning 
F. Asesmen 


1. Asesmen sebelum pembelajaran (diagnostik) 
2. Asesmen Individu dan Kelompok 

3. Tertulis (PG dan Uraian) 

4. Performa (sikap dan keagamaan) 


G. Pengayaandan Remedial 

1. Pengayaan 
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

2. Remedial 
Remedial diberikan kepada pesertadidik yang membutuhkan bimbingan untuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


H. Refleksi Peserta Didik dan Guru 
1. Guru meminta pesertadidik membaca kisah inspiratif 
2. Guru membimbing pesertadidik untuk mengklarifikasi dan menyebutkan nilai 
penting yang terkandung dalam kisah tersebut 
3. Guru meminta pesertadidik menyimpulkan hikmah dari kisah inspiratif sebagai 
bentuk refleksi diri. 


Mengetahui Tolangohula , ...... Januari 2023 
KepalaSMP Negeri 2 Tolangohula as ra Pelajaran 


Sea Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
A. Lembar Kerja Siswa 
1. Lembar Kerja siswa untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan pada 


masa bani Umayyah di Andalusia. 
Lakukan telaah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani 
Umayyah di Spanyol! Tuliskan nama ilmuwan dan bidang keahliannya! Jawaban 
kalian ditulis dalam bentuk tabel di buku tugas. 


No. | N IE 


B. Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik 


Spanyol adalah negeri yang subur. Dengan kesuburannya dapat menghasilkan 


ekonomi yang tinggi sehingga dapat melahirkan para cendikiawan cendikiawan 
muslim. Pada bidang intelektual, ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, 
kimia, dan fisika dikembangkan oleh para cendikiawan muslim. Sementara di bidang 
ilmu sosial, dikembangkan juga ilmu sejarah, sosiologi, dan sastra. 


Sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat penduduk 


kaum muslimin diSpanyol dan Sisilia.Kkebudayaan yang paling menonjol terlihat pada 
munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. 


a. 


Fikih 

Kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki. Mazhab 
Maliki menjadi aliran fikih yang populer. Di antara ulama fikih yang terkenal 
adalah Ziyad ibn 'Abd al-Rahman. Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibn 
Yahya. Dia pernah menjadi kadi pada masa Hisyam ibn 'Abd al-Rahman. Fukaha 
terkenal lainnnya adalah Munziribn Sa'idal-Baluti,Abu Bakribnal Qutiyyah,dan Ibn 
Hazm. 

Bahasa dan Sastra 

Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan administrasi dalam pemerintahan 
Islam di Spanyol. Bahasa ini diajarkan kepada murid-murid, baik muslim maupun 
non muslim.Mereka banyak yang mahir dalam bahasa Arab baik dalam berbicara 
maupun tata bahasa.Ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab diantaranya 
Ibn Malik,pengarang kitab Alfiyyah,Abu'Alial-Syibli,lbn Sayyidin,Ibnal-Hajj,lbn 
Khuruf, Abu al-Hasan ibn Usfur, dan Abu Hayyan al-Garnati. 

Pada bidang sastra muncul beberapa tokoh penting. Ibn “Abd al-Rabbih, 
merupakan pujangga yang sezaman dengan 'Abdal-Rahman III.Dia menulis buku 
al-“Igd al-Farid dan al-Agani. Ibn Hazm menulis sebuah antologi syair cinta 
berjudul Tawgal-Hamamah. Abdal-Wahidbin Zaydan(1003-1071)danWalladah (w. 
1087) terkenal dalam bidang syair. Mereka berdua menggabungkan syair dengan 
nyanyian. Muwassah dan Jazal merupakan karya monumental mereka ciptakan 
pada masa itu sehingga orang-orang Kristen mengadopsinya untuk himne-himne 
Kristiani mereka. 


c. Bidang Seni dan Musik 
Syair diSpanyol didasarkan pada model syair Arab.Syair digabungkan dengan 
musik. Tokoh terkenal dalam bidang seni musik, yaitu al-Hasan ibn Nafi yang 
dikenal dengan Ziryab (789-857 M). Ziryab selalu tampil dalam perjamuan dan 
pertemuan di Cordova. Ia mahir dalam menggubah lagu. Ilmunya diajarkan pada 
anak-anak bahkan pada budak-budak, sehingga ilmunya menjadi terkenal. 
d. BidangFilsafat 
Ibn Bajah dengan nama aslinya Abu Bakr Muhammad ibnal-Sayig merupakan 
tokoh utama dalam sejarah filsafat Arab-Spanyol. Dia menulis buku terkenal, 
Tadbir al-Mutawahhidin. Selain dirinya, terdapat Abu Bakr ibn Tufail, penduduk asli 
Wadi Asy, sebuah dusun kecil di sebelah Timur Granada. Dia wafat pada usia lanjut 
pada tahun 1185 M. Dia banyak menulis bidang astronomi, filsafat, dan 
kedokteran. Hayy ibn Yagzan merupakan karya filsafatnya yang terkenal. Pada 
akhir abad 12 M, muncul seorang ahli filsafat dalam Islam yaitu Ibn Rusyd 
(Averroes) dari Cordova. Ia menjadi pengikut mazhab Aristoteles dalam bidang 
filsafat. 
e. BidangSains 
Pada masa Spanyol Islam, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika 
astronomi, kimia dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Dalam ilmu kimia 
dan astronomi, muncul tokoh terkenal yaitu “Abbas ibn Farnas. la adalah orang 
pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibn Yahya al- 
Naggas merupakan ahli dalam astronomi.Ia dapat menentukan waktu terjadinya 
gerhana matahari dan menentukan beberapa lamanya.Selain itu,ia juga berhasil 
membuat teropong yang dapat menentukan jarak antara tata surya dan bintang- 
bintang. Dalam bidang obat-obatan, muncul nama Ahmad ibn Ibas dari Cordova. 
Umm al-Hasan ibn Abi Ja'far dan saudara perempuannya al-Hafiz adalah dua orang 
ahli kedokteran dari kalangan wanita. 
f. Bidang Sejarah 
Pada masa ini,muncul pula pemikir dalam bidang geografi dan sejarah.Tokoh 
ilmuwan geografi yang terkenal diantaranya adalah Abu'Ubayd Abdullah bin'Abd 
al-'Aziz al-Bahri dan Abu Hamid Muhammad al-Mazini. Ibn Jubair dari Valencia 
(1145-1228 M.) menulis tentang negeri-negeri muslim di Mediterania dan Sicilia. 
Ibn Batatah dari Tangier (1304-1377 M.) melakukan perjalanan mencapai 
Samudera Pasai dan Cina.Riwayat Granada disusun oleh Ibnal-Khatib (1317-1374 
M.) Tokoh terkenal lainnya yaitu Ibn Khaldun dari Tunisia, merupakan perumus 
filsafat sejarah. Perkembangan ilmu sejarah di Spanyol tidak terpisahkan dari 
peran Ibn Khaldun (1332-1406 M.) Ia dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam 
analisis sejarah murni ataupun historiografi. Karyanya yang terkenal adalah 
Mugaddimah, yang digunakan sebagai rujukan ilmu sejarah hingga sekarang ini. 


C. Glosarium 
Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam 
memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam 
Filsafat adalah kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti 
eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran dan Bahasa. 


D. Daftar Pustaka 
Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Guru 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Siswa 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


MODUL 7.10.3 
CAPAIAN PEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah- kisah 
penting dari Bani Umayyah, Abbasiyyah, Turki Usmani, Syafawi dan Mughal sebagai pengantar 
untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 


INFORMASI UMUM 
A. Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi : SMP Negeri 2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjang sekolah : SMP 

Kelas : VII 


Alokasi waktu : 3 JP x40 Menit-120 Menit 


. Kompetensi Awal 
Pesertadidik memahami perkembangan Islam diAndalusia 


. Profil Pelajar Pancasila 

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Beraklak Mulia 
2. Berpikir Kritis 

3. Kreatif 

4. Mandiri 


. Sarana dan Prasarana 
Ruang kelas,media audio visual 


Target Peserta Didik 
Pesertadidik yang tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar 


Model pembelajaran 
Pembelajaran tatap muka dengan model berbasis produk 


KOMPONEN INTI 
A. Tujuan Pembelajaran 


Pesertadidik dapat membuat bagan,infografis atau timeline perkembangan ilmu 
pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. 


B. Pemahaman Bermakna 
Setelah mempelajari modul ajar ini,pesertadidik akan memperoleh pelajaran 
yang sangat bermakna yang dapat implementasikan dalam kehidupan nyata,baik 
dirumah maupun di masyarakat, seperti: 


Pentingnya menumbuhkan semangat dalam mencari ilmu dan 
mengembangkan ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari 

Memahami bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan perwujudan 
keberpihakan rahmat dan karunia Allah Swt. 


C. Pertanyaan Pemantik 
Nilai apa saja yang dapat dipetik dalam sejarah Bani Umayyah diAndalusia? 


D. Persiapan pembelajaran 
Pertemuan 3 : Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di 
Andalusia dan memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia ( 3 


jp) 


E. Kegiatan Pembelajaran Pertemuan ke-3 


, Un A Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Wale 
Pendahuluan 1) Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15 menit 


pembelajaran. 

2) Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 


3) Guru melakukan tes diagnostik 

4) Guru memberikan apersepsi 

5) Guru memberikan motivasi belajar 

6) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 


dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

7) Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi 
Yang akan dipelajari. 


Inti 1. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan tentang | 90 menit 
bagan, Infografis, atau timeline. 
2. Membuat bagan, Infografis, atau timeline mengenai 
perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani 
Umayyah di Andalusia. 
3. Mempresentasikan hasil produk. 
4. Mengevaluasi pengalaman 
5. Merefleksikan secara Bersama terkait materi yang telah 
dipelajari 
Penutup 1. Guru member apresiasi terhadap hasil kerja siswa. 15 menit 


2. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 


3.Sebelum berdoa,guru mengingatkan pesertadidik 
Untuk benar-benar menjaga ibadah dalam kehidupan 


Apabila dilakukan PJJ,alternative yang digunakan adalah 
blendedlearning 


F. Asesmen 
1. Asesmen sebelum pembelajaran (diagnostik) 
2. Asesmen Individu dan Kelompok 
3. Tertulis (PG dan Uraian) 
4. Performa (sikap dan keagamaan) 


G. Pengayaandan Remedial 

e Pengayaan 
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

e Remedial 
Remedial diberikan kepada pesertadidik yang membutuhkan bimbingan untuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


H. Refleksi Peserta Didik dan Guru 
1. Guru meminta pesertadidik membaca kisah inspiratif 
2. Guru membimbing peserta didik untuk mengklarifikasi dan menyebutkan nilai 
penting yang terkandung dalam kisah tersebut 
3. Guru meminta pesertadidik menyimpulkan hikmah dari kisah inspiratif sebagai 
bentuk refleksi diri. 


Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 
SMP Negeri 2 Tolangohula uru Mata Pelajaran 


2 mi Tamuu Udjaili, S.Pd Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
A. Lembar Kerja Siswa 
1. Penilaian Keterampilan 
a. Membuat bagan timeline perkembangan ilmu pengetahuan pada masa 
Bani Umayyah di Andalusia 


Nama Produk 

Kelas 

Nama Kelompok 

Nama Anggota = 


Perencanaan 
1. | a.Proses Persiapan 
b.Jenis Produk 


Tahapan Proses 

Pembuatan 

b.Persiapan alat dan 
bahan 


b.Teknik Pengolahan 


c.Kerjasama Kelompok 


Tahap Akhir 
3. | a.Bentuk/Jenis Tampilan 


b.Kreatifitas 


c. Inovasi 


Total Skor 


Keterangan penilaian: 

Perencanaan: 

1 = sangat tidak baik, tidak ada musyawarah dan penentuan produk 
sesuai topic 2 -tidak baik,ada musyawarah dan tapi tidak ada penentuan 
produk sesuai topik 3 - cukup baik, ada musyawarah tapi tidak diikuti 
semua anggota kelompok dan ada penentuan produk tapi tidak sesuai 
topik 

4 —baik,ada musyawarah tapi tidak diikuti semua anggota kelompok dan 
ada penentuan produk sesuai topik 

5 -sangat baik,ada musyawarah diikuti semua anggota kelompok dan ada 
penentuan produk sesuai topik 


Tahapan Proses Pembuatan 

1 = sangat tidak baik,tidak ada alat dan bahan,tidak mampu menguasai 
teknik pengolahan dan tidak ada kerjasama kelompok 

2 = tidak baik,ada alat dan bahan dan tidak mampu menguasai teknik 
pengolahan dan tidak ada kerjasama kelompok 

3 = cukup baik,ada alat dan bahan dan mampu menguasai teknik 
pengolahan dan tidak ada kerjasama kelompok 

4 = baik,ada alat dan bahan dan mampu menguasai teknik pengolahan dan 
ada kerjasama beberapa anggota kelompok 

5 - sangat baik,ada alat dan bahan dan mampu menguasai teknik 
pengolahan dan ada kerjasama kelompok 


Tahap akhir 
1- sangat tidak baik,tidak ada produk 
2-tidak baik,ada produk tapi belum selesai 
3-cukup baik,ada produk bentuk penayangan proporsional sesuai 
topik tapi belum ada inovasi dan kreativitas 
4-baik,ada produk bentuk penayangan proporsional sesuai topic ada 
kreativitas tapi belum ada inovasi. 
5-sangat baik,ada produk bentuk penayangan proporsional sesuai topic 
ada kreativitas dan inovasi 
Petunjuk Penskoran: 
Skor akhir dihitung dengan menggunakan rumus: 
Skor Perolehan x 100 -........ 
Skor Tertinggi 


B. Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik 

Sejarah Islam menggambarkan catatan perkembangan perjalanan hidup 
manusia merupakan dari waktu ke waktu dalam membangun peradaban yang 
dihasilkan kaum muslimin.Dalam sejarah,kalian bias mengidentifikasi dan memahami 
perkembangan aspek-aspek kehidupan dalam berbagai bidang,seperti agama,sosial, 
ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan bahasa. 

Selain mempelajari isi sejarah,kalian diharapkan dapat mengambil hikmah yang 
digunakan untuk menyikapi permasalahan pada masa sekarang dan sebagai bekal 
untuk membangun masa depan. Ibrah dan keteladanan dari sejarah diharapan 
menjadi inspirasi positif untuk menyelesaikan dan menyikapi kenyataan sosial,politik, 
budaya, ekonomi, seni, dan ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. 

Apa yang bisa kalian petik setelah mempelajari sejarah Bani Umayyah di 
Spanyol? Berikut ini uraian singkatnya. 
a. Pengalaman positif dan negatif dalam sejarah dijadikan bahan untuk 
perbaikan dalam menjalani kehidupan dan membangun peradaban. 
b. Teori-teori sejarah kebudayaan Islam dapat dimanfaatkan dan 
diterapkan untuk mengatasi permasalahan hidup di masa kini dan 
masa yang akan datang. 
c. Kedewasaan dalam berfikir dapat ditumbuhkan. Hal ini mendorong 
cara pandang ke depan yang lebih luas, bertindak arif, dan bijaksana. 
d. Mencintai dan bangga pada kebudayaan Islam masa lalu. 


e. Melibatkan diri dalam pemeliharan hasil peradaban baik 
dengan mempelajarinya maupun mengambil manfaatnya. 

f. Semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan 
dapat ditumbuhkan. 

g. Memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi. 


C. Glosarium 
e Hikmah adalah sesuatu renungan dan kesungguhan memanfaatkan ilmu- 
ilmu dan peristiwa-peristiwa. 
e Sastra adalah hasil kegiatan kreatif manusia yang dituangkan kedalam 
media Bahasa, baik lisan maupun tulisan. 


D. Daftar Pustaka 
Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Guru 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek.2022-2023.Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Siswa 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


MODUL 7.10.1 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah- kisah 
penting dari Bani Umayyah, Abbasiyyah, Turki Usmani, Syafawi dan Mughal sebagai pengantar 
untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 


INFORMASIUMUM 
G. Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi :SMP Negeri 2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjangsekolah: 

SMP Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40Menit-120 Menit 


. KompetensiAwal 
PesertadidikmemahamiprosesmasuknyalslamdiAndalusia 


. ProfilPelajarPancasila 
1. BerimandanbertakwakepadaTuhan yangMahaEsadanBeraklak Mulia 


2. Berpikir Kritis 

3. Kreatif 

4. Mandiri 
SaranadanPrasarana 


Ruangkelas,mediaaudiovisual 


. TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalammencernadanmemahamimateriajar 


Model pembelajaran 
Pembelajarantatapmukadenganmodelinguiry 


KOMPONENINTI 


. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu menceritakan sejarah Bani Umayyah di Andalusia dengan 
kata-kata sendiri 


J. PemahamanBermakna 


Setelahmempelajarimodulajarini,pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsanga 


t 


bermaknayangdapatimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmaupund 


i masyarakat, seperti: 


e Pentingnyamenumbuhkan semangatdalam mencari ilmu dan mengembangkan 
ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari 
e Memahami bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan perwujudan 
keberpihakan rahmat dan karunia Allah Swt. 


K. PertanyaanPemantik 


e MengapasejarahBaniUmayyah diAndalusia(756-1031M)pentingdipelajari? 
e BagaimanahubunganantaraBaniUmayyahdiDamaskusdenganBaniUmayyahdi 


Andalusia? 


L. Persiapanpembelajaran: 
e Pertemuan1:BaniUmayyahdiAndalusiadankejayaanIslamdiAndalusia(3JP) 


M. KegiatanPembelajaranPertemuanke-1 


10. 


tentang Bani Umayyah di Andalusia, kejayaan Islam di 
Spanyol, dan memetik nilai Islami dalam sejarah Bani 
Umayyah di Andalusia. 

Guru memberikan penjelasan tambahan apabila peserta 
didik belum memahami Infografis. 

Guru menyampaikankatakuncipadamateriyangdipelajari 
Identifikasi masalah atau materi pertanyaan mengenai 
sejarah dan kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah di 
Andalusia. 

Merumuskan hipotesis atau pertanyaan mengenai sejarah 
mengenaisejarahdankejayaanIslampadamasaBani 
Umayyah diAndalusia. 


A E: ; Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan a 
Pendahuluan h. Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15menit 

pembelajaran. 

i. Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 

j.  Gurumemberikan apersepsi 

k.  Gurumelakukantesdiagnostik 

|. Gurumemberikanmotivasibelajar 

m. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

n. Gurumemberikanpertanyaanpemantikterkaitmateri 
yangakandipelajari. 

Inti 6. Peserta didik mengamati Infografis yang berisi materi | 90menit 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan waktu 
9. Mengumpulkandata. 
10. Menganalisisdanmenginterpretasikandata. 
11. Mengambil kesimpulan. 

Penutup 5. Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 15menit 


6. Guru merefleksikan bersama materi yang telah 
dipelajari 

7. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

8. Sebelumberdoa,gurumengingatkanpesertadidik 
untukbenar-benarmenjagaibadahdalamkehidupan 


ApabiladilakukanPJ),alternatifyangdigunakan adalah 
blendedlearning 


N. Asesmen 


5. 


Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 


6. Asesmenindividudan Kelompok 
7. Tertulis(PGdan Uraian) 
8. Performa(sikapdan keagamaan) 


O. Pengayaandan Remedial 


Pengayaan 

Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


P. RefleksiPesertaDidikdanGuru 


4. Guru memintapesertadidikmembacakisah inspiratif 
5. Gurumembimbingpesertadidikuntukmengklarifikasidanmenyebutkannilaipenti 
ng yang terkandung dalam kisah tersebut 
6. Gurumemintapesertadidikmenyimpulkanhikmahdarikisahinspiratifsebagai 
bentuk refleksi diri. 
Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 


SMP Negeri 2 Tolangohula Ú Pelajaran 


Husain M. Pauweni, S.Pd 


NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1 007 


LAMPIRAN 
E. LembarKerjaSiswa 
1. LembarKerjasiswauntukmengetahuisejarahberdirinyabaniUmayyahdi 
Andalusia. 


Silahkan tulis 3 pertanyaan sebagaimana pada table berikut kemudian 
serahkan pertanyaan tersebut pada teman kalian untuk dijawab 


2. Essay 
CeritakansejarahberdirinyaBaniUmayyahdiAndalusia! 


F. BahanBacaanGurudanPeserta Didik 

Islam masuk di Andalusia tahun 92 H. Saat itu Andalusia dikuasai oleh orang- orang 
Goth (Gothic). Musa' bin Nusayr sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang 
dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 710 M untuk melakukan penaklukan 
ke wilayah ini. Mereka tidak mendapatkan perlawanan yang intensif dari penguasa 
setempat.Hal ini didukung oleh situasi lemahnya politik pemerintahan dan rakyat tidak 
mendukungnya. 

Pasukan tersebut memperoleh keberhasilan pada tahun 712 M. Pasukan yang 
dipimpin oleh Musa' bin Nusayr berhasil menuju Andalusia melalui jalan lain yang tidak 
dilalui oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Pantai barat semenanjung Spanyol yakni 
Sevilla dan Merida berhasil ditaklukan.Kemudian mereka bertemu dengan pasukan Tariq 
di Toledo.Dua pasukan bergabung.Daerah taklukan meluas hingga ke Utara seperti 
Barcelona, Terrofona, dan Saragossa. 

Pada tanggal 15 Mei 756 M., 'Abd al-Rahman al-Dakhil memproklamirkan berdirinya 
Imarah Umayyah II di Andalusia (Spanyol).Hal ini menandakan secara resmi dimulainya 
kekuasaan kedua dari Dinasti Umayyah yang lepas dari Abbasiyyah di Baghdad. Wilayah 
Islam di Andalusia pada Umayyah II ini, dibagi menjadi lima provinsi (vice royalty) yang 
dikepalai oleh seorang amir. Pusat pemerintahannya adalah Cordova. 

Sejak masuk ke Spanyol, wilayah ini menjadi wilayah provinsi Islam di bawah Bani 
Umayyah di Damaskus.Namanya diganti dengan sebutan Andalusia.Pemerintah pusat 
Damaskus menempatkan seorang wali atau amir di Spanyol. Wali pertamanya adalah 
anak Musa' bin Nusayr yang bernama ‘Abd al-Aziz. Di Andalusia, “Abd al-Aziz menikah 
dengan Achelon seorang janda dari Roderick yang kemudian namanya diganti dengan 
Ummu 'Asim. Inilah penikahan campuran pertama antara seorang muslim dengan 
seorang wanita Spanyol. Setelah “Abd al-Aziz wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh 
Muhammad bin Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan Spanyol. 

Penduduk Spanyol merasa bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah 
pemerintahlslam.Umatkristiani menikmatikebebasannyadantidakdiganggu dalam 


melaksanakan ibadah dan kebiasaannya. Golongan Yahudi benar-benar merasakan 
tertolong oleh kehadiran bangsa Arab ini.Mereka menjadi merdeka dan aktif 
membantubangsaArabdalammemerintahSpanyoldanmengembalikannegeriinike tingkat 
budaya yang tinggi. 


. Glosarium 


Dinastiadalahketurunanraja-rajayangmemerintahberasaldarisatukeluarga 

Bani adalah anak cucu atau keturuanan. Bani Umayyah berarti anak cucu atau 
keturunan Umayyah 
Infografisadalahpenyajiangarisbesarmateridalambentukteksdangambar.Dengan 
membacainfografis,pesertadidikdapatmemahamigarisbesarmateriyangdisajikan pada 
setiapbab untuk mencapai Capaian Pembelajaran 
Amiradalahseoranggubernuryangdiangkatuntukmemimpinsebuahwilayah 


. Daftar Pustaka 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Siswa Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


MODUL 7.10.2 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari 
kisah- kisah penting dari Bani Umayyah, Abbasiyyah, Turki Usmani, Syafawi dan 
Mughal sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke 
Indonesia. 


INFORMASIUMUM 
G. Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi :SMP Negeri 2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjangsekolah: 

SMP Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40Menit-120 Menit 


. KompetensiAwal 


PesertadidikmemahamiperkembanganlslamdiAndalusia 


. ProfilPelajarPancasila 


1. BerimandanbertakwakepadaTuhan yangMahaEsadanBeraklak Mulia 
2. Berpikir Kritis 

3. Kreatif 

4. Mandiri 


SaranadanPrasarana 
Ruangkelas,mediaaudiovisual 


TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalammencernadanmemahamimateriajar 


Model pembelajaran 
Pembelajarantatapmukadenganmodeljigsaw 


KOMPONENINTI 


Tujuan Pembelajaran 

Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa 
bani Umayyah di Andalusia dan memetakan para ilmuwan sesuai dengan keahlian 
di bidangnya 


J. PemahamanBermakna 


Setelahmempelajarimodulajarini,pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsanga 


t 


bermaknayangdapatimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmaupund 
i masyarakat, seperti: 
e Pentingnyamenumbuhkan semangatdalam mencari ilmu dan mengembangkan 
ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari 
e Memahami bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan perwujudan 
keberpihakan rahmat dan karunia Allah Swt. 


K. PertanyaanPemantik 


e BagaimanaperkembanganilmupengetahuanpadamasaBaniUmayyahdiAndalusia 


(756-1031) 


L. Persiapanpembelajaran: 
Pertemuan 2 : Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di 


Andalusia (3 jp) 


M. KegiatanPembelajaranPertemuanke-2 


bagian/ sub bab yang sama bertemu dalam kelompok 
baru(kelompokahli)untukmendiskusikansubbab 
tersebut. 


P Nah s Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 8) Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15menit 

pembelajaran. 

9) Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 

10) Gurumelakukantesdiagnostik 

11) Gurumemberikan apersepsi 

12) Gurumemberikanmotivasibelajar 

13) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

14) Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi 
yang akan dipelajari. 

Inti 5. Siswadikelompokkankedalamtim-timyangterdiridari 4-6 | 90menit 
orang. 

6. Tiaporangdalamtimdiberibagianmateriyangberbeda 
mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai 
Islami sebagai hikmah kemajuan Bani Umayyah di 
Andalusia. 

7. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
ditugaskan. 

8. Anggota materi yang berbeda yang telah mampelajari 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan waktu 
8. setelah selesai berdiskusi sebagai tim ahli tiap anggota 
kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar 
teman satu tim merekakuasai dan tiap anggota lainnya 
mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 
9. Tiap-tiapahlimempresentasikanhasildiskusinya. 
10. Gurumemberikanevaluasi. 
Penutup 5. Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 15menit 


6. Guru merefleksikan bersama materi yang telah 
dipelajari 

7. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

8. Sebelumberdoa,gurumengingatkanpesertadidik 
untukbenar-benarmenjagaibadahdalamkehidupan 


ApabiladilakukanPJ),alternatifyangdigunakan adalah 
blendedlearning 


N. Asesmen 


5. 


Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 


6. Asesmenindividudan Kelompok 
7. Tertulis(PGdan Uraian) 
8. Performa(sikapdan keagamaan) 


O. Pengayaandan Remedial 


3. 


Pengayaan 

Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntukme 
mahami materi atau pembelajaran mengulang 


P. RefleksiPesertaDidikdanGuru 


4. Gurumemintapesertadidikmembacakisahinspiratif 
5. Gurumembimbingpesertadidikuntukmengklarifikasidanmenyebutkannilaipenti 
ng yang terkandung dalam kisah tersebut 
6. Gurumemintapesertadidikmenyimpulkanhikmahdarikisahinspiratifsebagai 
bentuk refleksi diri. 
Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 


KepalaSMP Negeri 2 Tolangohula as ra Pelajaran 


Husain M. Pauweni, S.Pd 


NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
E. LembarKerjaSiswa 
1. Lembar Kerja siswa untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan pada 


masa bani Umayyah di Andalusia. 
Lakukan telaah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani 
Umayyah di Spanyol! Tuliskan nama ilmuwan dan bidang keahliannya! Jawaban 
kalian ditulis dalam bentuk tabel di buku tugas. 


No. | N IE 


F. BahanBacaanGurudanPeserta Didik 


Spanyol adalah negeri yang subur. Dengan kesuburannya dapat menghasilkan 


ekonomi yang tinggi sehingga dapat melahirkan para cendikiawancendikiawan 
muslim. Pada bidang intelektual, ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, 
kimia, dan fisika dikembangkan oleh para cendikiawan muslim. Sementara di bidang 
ilmu sosial, dikembangkan juga ilmu sejarah, sosiologi, dan sastra. 


Sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat penduduk 


kaummuslimindiSpanyoldansSisilia.Kkebudayaanyangpalingmenonjolterlihatpada 
munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. 


g. 


Fikih 

Kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki.Mazhab 
Maliki menjadi aliran fikih yang populer.Di antara ulama fikih yang terkenal 
adalah Ziyad ibn "Abd al-Rahman.Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibn 
Yahya.Dia pernah menjadi kadi pada masa Hisyam ibn "Abd al-Rahman. Fukaha 
terkenallainnnyaadalahMunziribnSa'idal-Baluti,AbuBakribnalOutiyyah,dan Ibn 
Hazm. 

Bahasadan Sastra 

Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan administrasi dalam pemerintahan 
Islam di Spanyol. Bahasa ini diajarkan kepada murid-murid, baik muslim maupun 
nonmuslim.MerekabanyakyangmahirdalambahasaArabbaikdalamberbicara 
maupuntatabahasa.UlamayangterkenaldalambidangbahasaArabdiantaranya 
IbnMalik,pengarangkitabAlfiyyah,Abu'Alial-Syiblt,lbnSayyidin,Ibnal-Hajj,Ibn 
Khuruf, Abu al-Hasan ibn Usfur, dan Abu Hayyan al-Garnati. 

Pada bidang sastra muncul beberapa tokoh penting.Ibn ‘Abd al-Rabbih, 
merupakanpujanggayangsezamandengan 'Abdal-RahmanllI.Diamenulisbuku 
al-“Igd al-Farid dan al-Agani.Ibn Hazm menulis sebuah antologi syair cinta 
berjudulTawgal-Hamamah. Abdal-WahidbinZaydan(1003-1071)danWalladah (w. 
1087) terkenal dalam bidang syair.Mereka berdua menggabungkan syair dengan 
nyanyian.Muwassah dan Jazal merupakan karya monumental mereka ciptakan 
pada masa itu sehingga orang-orang Kristen mengadopsinya untuk himne-himne 
Kristiani mereka. 


i.  BidangSenidanMusik 
SyairdiSpanyoldidasarkanpadamodelsyairArab.Syairdigabungkandengan 
musik.Tokoh terkenal dalam bidang seni musik, yaitu al-Hasan ibn Nafi yang 
dikenal dengan Ziryab (789-857 M).Ziryab selalu tampil dalam perjamuan dan 
pertemuan di Cordova.la mahir dalam menggubah lagu. Ilmunya diajarkan pada 
anak-anak bahkan pada budak-budak, sehingga ilmunya menjadi terkenal. 
j.  BidangFilsafat 
IbnBajahdengannamaaslinyaAbuBakrMuhammadibnal-Sayigmerupakan tokoh 
utama dalam sejarah filsafat Arab-Spanyol. Dia menulis buku terkenal, Tadbir al- 
Mutawahhidin.Selain dirinya, terdapat Abu Bakr ibn Tufail, penduduk asli Wadi 
Asy, sebuah dusun kecil di sebelah Timur Granada. Dia wafat pada usia lanjut pada 
tahun 1185 M. Dia banyak menulis bidang astronomi, filsafat, dan kedokteran. 
Hayy ibn Yagzan merupakan karya filsafatnya yang terkenal.Pada akhir abad 12 M, 
muncul seorang ahli filsafat dalam Islam yaitu Ibn Rusyd (Averroes) dari Cordova.la 
menjadi pengikut mazhab Aristoteles dalam bidang filsafat. 
k. BidangSains 
Pada masa Spanyol Islam, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika 
astronomi, kimia dan lain-lain juga berkembang dengan baik.Dalam ilmu kimia dan 
astronomi, muncul tokoh terkenal yaitu "Abbas ibn Farnas.Ia adalah orang pertama 
yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibn Yahya al- 
Naggasmerupakanahlidalamastronomi.ladapatmenentukanwaktuterjadinya 
gerhanamataharidanmenentukanbeberapalamanya.Selainitu,iajugaberhasil 
membuatteropong — yangdapatmenentukanjarakantaratata — suryadanbintang- 
bintang. Dalam bidang obat-obatan, muncul nama Ahmad ibn Ibas dari Cordova. 
Umm al-Hasan ibn Abi Ja'far dan saudara perempuannya al-Hafiz adalah dua orang 
ahli kedokteran dari kalangan wanita. 
l. BidangSejarah 
Padamasaini,munculpulapemikirdalambidanggeografidansejarah.Tokoh 
ilmuwangeografiyangterkenaldiantaranyaadalahAbu'UbaydAbdullahbin'Abd 
al-'Aziz al-Bahri dan Abu Hamid Muhammad al-Mazini. Ibn Jubair dari Valencia 
(1145-1228 M.) menulis tentangnegeri-negeri muslim di Mediterania dan Sicilia. 
Ibn Batatah dari Tangier (1304-1377 M.) melakukan perjalanan mencapai 
SamuderaPasaidanCina.RiwayatGranadadisusunolehlbnal-Khatib(1317-1374 
M.)Tokoh terkenal lainnya yaitu Ibn Khaldun dari Tunisia, merupakan perumus 
filsafat sejarah.Perkembangan ilmu sejarah di Spanyol tidak terpisahkan dari peran 
Ibn Khaldun (1332-1406 M.)la dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam analisis 
sejarah murni ataupun historiografi. Karyanya yang terkenal adalah Mugaddimah, 
yang digunakan sebagai rujukan ilmu sejarah hingga sekarang ini. 


G. Glosarium 
Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam 
memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam 
Filsafatadalahkajianmasalahmendasardanumumtentangpersoalansepertieksis 
tensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran dan Bahasa. 


H. Daftar Pustaka 
Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Guru 
PendidikanAgama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Siswa 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


MODUL 7.10.3 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah- kisah 
penting dari Bani Umayyah, Abbasiyyah, Turki Usmani, Syafawi dan Mughal sebagai pengantar 
untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 


INFORMASIUMUM 
G. Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi :SMP Negeri 2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjangsekolah: 

SMP Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40Menit=120 Menit 


. KompetensiAwal 
PesertadidikmemahamiperkembanganlslamdiAndalusia 


. ProfilPelajarPancasila 

1. BerimandanbertakwakepadaTuhan yangMahaEsadanBeraklak Mulia 
2. Berpikir Kritis 

3. Kreatif 

4. Mandiri 


SaranadanPrasarana 
Ruangkelas,mediaaudiovisual 


. TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalammencernadanmemahamimateriajar 


Model pembelajaran 
Pembelajarantatapmukadenganmodelberbasis produk 


KOMPONENINTI 


Tujuan Pembelajaran 
pesertadidikdapatmembuatbagan,infografisatautimelineperkembanganilmu 
pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. 


J. PemahamanBermakna 
Setelahmempelajarimodulajarini,pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsan 


gat 


bermaknayangdapatimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmaupun 
di masyarakat, seperti: 


Pentingnyamenumbuhkan semangat dalam mencari ilmu dan 
mengembangkan ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari 

Memahami bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan perwujudan 
keberpihakan rahmat dan karunia Allah Swt. 


K. PertanyaanPemantik 
Nilaiapasajayangdapatdipetikdalam sejarahBaniUmayyahdiAndalusia? 


L. Persiapanpembelajaran 
Pertemuan 3 : Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di 
Andalusia dan memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia 
( 3jp) 


M. KegiatanPembelajaranPertemuanke-3 


bagan, Infografis, atau timeline. 

7. Membuat bagan, Infografis, atau timeline mengenai 
perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani 
Umayyah di Andalusia. 

8. Mempresentasikanhasilproduk. 

9. Mengevaluasipengalaman 

10. MerefleksikansecaraBersamaterkaitmateriyangtelah 
dipelajari 


: Ne : Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan aku 
Pendahuluan 8) Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15menit 

pembelajaran. 

9) Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 

10) Gurumelakukantesdiagnostik 

11) Gurumemberikan apersepsi 

12) Gurumemberikanmotivasibelajar 

13) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

14) Gurumemberikanpertanyaanpemantikterkaitmateri 
yangakandipelajari. 

Inti 6. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan tentang | 90menit 


Penutup 


Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 
Gurumenjelaskanmateriyangakandipelajaripada 
pertemuanberikutnya danmenyampaikantugas tidak 
terstruktur. 


15menit 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 


3.Sebelumberdoa,gurumengingatkanpesertadidik 
untukbenar-benarmenjagaibadahdalamkehidupan 


ApabiladilakukanPJJ,alternatifyangdigunakan adalah 
blendedlearning 


N. Asesmen 
5. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
6. Asesmenlndividudan Kelompok 
7. Tertulis(PGdan Uraian) 
8. Performa(sikapdan keagamaan) 


O. Pengayaandan Remedial 

e Pengayaan 
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

e Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntukme 
mahami materi atau pembelajaran mengulang 


P. RefleksiPesertaDidikdanGuru 
4. Guru memintapesertadidikmembacakisah inspiratif 
5. Guru membimbing peserta didik untuk mengklarifikasi dan menyebutkan nilai 
penting yang terkandung dalam kisah tersebut 
6. Gurumemintapesertadidikmenyimpulkanhikmahdarikisahinspiratifsebagaibentu 
k refleksi diri. 


Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 
SMP Negeri 2 Tolangohula uru Mata Pelajaran 


2 mi Tamuu Udjaili, S.Pd Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
E. LembarKerjaSiswa 
1. Penilaian Keterampilan 
a. MembuatbagantimelineperkembanganilmupengetahuanpadamasaBani 
Umayyah di Andalusia 


NamaProduk 

Kelas 

NamaKelompok : 
NamaAnggota - 


Perencanaan 
1. | a.Proses Persiapan 
b.JenisProduk 


Tahapan Proses 

Pembuatan 

b.Persiapanalatdan 
bahan 


b.Teknik Pengolahan 


c.Kerjasama Kelompok 


Tahap Akhir 

3. |a. Bentuk/Jenis 
Tampilan 

b.Kreatifitas 


c. Inovasi 


TotalSkor 


Keteranganpenilaian: 

Perencanaan: 

1 = sangat tidak baik, tidak ada musyawarah dan penentuan produk 
sesuai topik2-tidakbaik,adamusyawarah 
dantapitidakadapenentuanproduksesuaitopik 3 - cukup baik, ada 
musyawarah tapi tidak diikuti semua anggota kelompok dan ada 
penentuan produk tapi tidak sesuai topik 
4-baik,adamusyawarahtapitidakdiikutisemuaanggotakelompokdan ada 
penentuan produk sesuai topik 
5-sangatbaik,adamusyawarahdiikutisemuaanggotakelompokdanada 
penentuan produk sesuai topik 


TahapanProses Pembuatan 
1-sangattidakbaik,tidakadaalatdanbahan,tidakmampumenguasai teknik 
pengolahan dan tidak ada kerjasama kelompok 
2=tidakbaik,adaalatdanbahandantidakmampumenguasaiteknik pengolahan 
dan tidak ada kerjasama kelompok 
3-cukupbaik,adaalatdanbahandanmampumenguasaiteknikpengolahan dan 
tidak ada kerjasama kelompok 
4-baik,adaalatdanbahandanmampumenguasaiteknikpengolahandanada 
kerjasama beberapa anggota kelompok 
5-sangatbaik,adaalatdanbahandanmampumenguasaiteknikpengolahan dan 
ada kerjasama kelompok 


Tahapakhir 

1- sangattidakbaik,tidakadaproduk 
2-tidakbaik,adaproduktapibelum selesai 
3-cukupbaik,adaprodukbentukpenayanganproporsionalsesuaitopik 
tapi belum ada inovasi dan kreativitas 
4-baik,adaprodukbentukpenayanganproporsionalsesuaitopikada 
kreativitas tapi belum ada inovasi. 
5-sangatbaik,adaprodukbentukpenayanganproporsionalsesuaitopikada 
kreativitas dan inovasi 

PetunjukPenskoran: 

Skorakhirdihitungdenganmenggunakanrumus: 
SkorPerolehanx100-....... 

SkorTertinggi 


F. BahanBacaanGurudanPeserta Didik 
Sejarah Islam menggambarkan catatan perkembangan perjalanan hidup 
manusia merupakan dari waktu ke waktu dalam membangun peradaban yang 
dihasilkankaummuslimin.Dalamsejarah,kalianbisamengidentifikasidanmemahami 
perkembanganaspek-aspekkehidupandalamberbagaibidang,sepertiagama,sosial, 
ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan bahasa. 
Selainmempelajariisisejarah,kaliandiharapkandapatmengambilhikmahyang 
digunakan untuk menyikapi permasalahan pada masa sekarang dan sebagai bekal 
untuk membangun masa depan. Ibrah dan keteladanan dari sejarah diharapan 
menjadiinspirasipositifuntukmenyelesaikandanmenyikapikenyataansosial,politik, 
budaya, ekonomi, seni, dan ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. 
Apa yang bisa kalian petik setelah mempelajari sejarah Bani Umayyah di 
Spanyol? Berikut ini uraian singkatnya. 
h. Pengalaman positif dan negatif dalam sejarah dijadikan bahan untuk 
perbaikan dalam menjalani kehidupan dan membangun peradaban. 
i. Teori-teori sejarah kebudayaan Islam dapat dimanfaatkan dan 
diterapkan untuk mengatasi permasalahan hidup di masa kini dan 
masa yang akandatang. 
j.  Kedewasaan dalam berfikir dapat ditumbuhkan. Hal ini mendorong 
cara pandang ke depan yang lebih luas, bertindak arif, dan bijaksana. 
k.  Mencintaidanbanggapadakebudayaanlslammasa lalu. 


l. Melibatkan diri dalam pemeliharan hasil peradaban baik 
dengan mempelajarinya maupun mengambil manfaatnya. 

m. Semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan 
dapat ditumbuhkan. 

n. Memupuksemangatdanmotivasiuntukmeningkatkanprestasi. 


. Glosarium 


e Hikmahadalahsesuaturenungandankesungguhanmemanfaatkanilmu- 
ilmudan peristiwa-peristiwa. 

e Sastraadalahhasilkegiatankreatifmanusiayangdituangkankedalammedia 
Bahasa, baik lisan maupun tulisan. 


. Daftar Pustaka 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Guru 
PendidikanAgama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek.2022- 
2023.RudiAhmadSuryadidanSumiyati.BukuSiswaPendidikan Agama Islam 
dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


MODUL 7.10.2 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari 
kisah- kisah penting dari Bani Umayyah, Abbasiyyah, Turki Usmani, Syafawi dan 
Mughal sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke 
Indonesia. 


INFORMASIUMUM 
M.Identitas Modul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi :SMP Negeri 2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjangsekolah: 

SMP Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40Menit=120 Menit 


N. KompetensiAwal 
PesertadidikmemahamiperkembanganlslamdiAndalusia 


O. ProfilPelajarPancasila 
1. BerimandanbertakwakepadaTuhan yangMahaEsadanBeraklak Mulia 
2. Berpikir Kritis 
3. Kreatif 
4. Mandiri 


P. SaranadanPrasarana 
Ruangkelas,mediaaudiovisual 


O. TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalammencernadanmemahamimateriajar 


R. Model pembelajaran 
Pembelajarantatapmukadenganmodeljigsaw 


KOMPONENINTI 

O. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa 
bani Umayyah di Andalusia dan memetakan para ilmuwan sesuai dengan keahlian 
di bidangnya 


R. PemahamanBermakna 
Setelahmempelajarimodulajarini,pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsanga 


t 


bermaknayangdapatimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmaupund 
i masyarakat, seperti: 
e Pentingnyamenumbuhkan semangatdalam mencari ilmu dan mengembangkan 
ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari 
e Memahami bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan perwujudan 
keberpihakan rahmat dan karunia Allah Swt. 


S. PertanyaanPemantik 


e BagaimanaperkembanganilmupengetahuanpadamasaBaniUmayyahdiAndalusia 


(756-1031) 


. Persiapanpembelajaran: 


Pertemuan 2 : Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di 


Andalusia (3 jp) 


U. KegiatanPembelajaranPertemuanke-2 


orang. 

10. Tiaporangdalamtimdiberibagianmateriyangberbeda 
mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai 
Islami sebagai hikmah kemajuan Bani Umayyah di 
Andalusia. 

11. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
ditugaskan. 

12. Anggota materi yang berbeda yang telah mampelajari 
bagian/ sub bab yang sama bertemu dalam kelompok 
baru(kelompokahli)untukmendiskusikansubbab 
tersebut. 


: Pata, A Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 15) Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15menit 

pembelajaran. 

16) Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 

17) Gurumelakukantesdiagnostik 

18) Gurumemberikan apersepsi 

19) Gurumemberikanmotivasibelajar 

20) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

21) Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi 
yang akan dipelajari. 

Inti 9. Siswadikelompokkankedalamtim-timyangterdiridari 4-6 | 90menit 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


11. setelah selesai berdiskusi sebagai tim ahli tiap anggota 
kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar 
teman satu tim merekakuasai dan tiap anggota lainnya 
mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 

12. Tiap-tiapahlimempresentasikanhasildiskusinya. 

13. Gurumemberikanevaluasi. 


Penutup 9. Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 15menit 


10. Guru merefleksikan bersama materi yang telah 
dipelajari 

11. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

12. Sebelumberdoa,gurumengingatkanpesertadidik 
untukbenar-benarmenjagaibadahdalamkehidupan 


ApabiladilakukanPJJ,alternatifyangdigunakan adalah 
blendedlearning 


V. Asesmen 
9. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
10. Asesmenindividudan Kelompok 
11. Tertulis(PGdan Uraian) 
12. Performa(sikapdan keagamaan) 


W. Pengayaandan Remedial 


5. 


Pengayaan 

Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntukme 
mahami materi atau pembelajaran mengulang 


X. RefleksiPesertaDidikdanGuru 


7. Gurumemintapesertadidikmembacakisahinspiratif 
8. Gurumembimbingpesertadidikuntukmengklarifikasidanmenyebutkannilaipenti 
ng yang terkandung dalam kisah tersebut 
9. Gurumemintapesertadidikmenyimpulkanhikmahdarikisahinspiratifsebagai 
bentuk refleksi diri. 
Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 


KepalaSMP Negeri 2 Tolangohula as ra Pelajaran 


Husain M. Pauweni, S.Pd 


NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
I. LembarKerjaSiswa 
1. Lembar Kerja siswa untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan pada 
masa bani Umayyah di Andalusia. 
Lakukan telaah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani 
Umayyah di Spanyol! Tuliskan nama ilmuwan dan bidang keahliannya! Jawaban 
kalian ditulis dalam bentuk tabel di buku tugas. 


No. | N IE 


J. BahanBacaanGurudanPeserta Didik 

Spanyol adalah negeri yang subur. Dengan kesuburannya dapat menghasilkan 
ekonomi yang tinggi sehingga dapat melahirkan para cendikiawancendikiawan 
muslim. Pada bidang intelektual, ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, 
kimia, dan fisika dikembangkan oleh para cendikiawan muslim. Sementara di bidang 
ilmu sosial, dikembangkan juga ilmu sejarah, sosiologi, dan sastra. 

Sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat penduduk 
kaummuslimindiSpanyoldansSisilia.Kebudayaanyangpalingmenonjolterlihatpada 
munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. 

m. Fikih 

Kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki.Mazhab 
Maliki menjadi aliran fikih yang populer.Di antara ulama fikih yang terkenal 
adalah Ziyad ibn "Abd al-Rahman.Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibn 
Yahya.Dia pernah menjadi kadi pada masa Hisyam ibn "Abd al-Rahman. Fukaha 
terkenallainnnyaadalahMunziribnSa'idal-Baluti,AbuBakribnalOutiyyah,dan Ibn 
Hazm. 

n. Bahasadan Sastra 

Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan administrasi dalam pemerintahan 
Islam di Spanyol. Bahasa ini diajarkan kepada murid-murid, baik muslim maupun 
nonmuslim.MerekabanyakyangmahirdalambahasaArabbaikdalamberbicara 
maupuntatabahasa.UlamayangterkenaldalambidangbahasaArabdiantaranya 
IbnMalik,pengarangkitabAlfiyyah,Abu'Alial-Syiblt,lbnSayyidin,Ibnal-Hajj,Ibn 
Khuruf, Abu al-Hasan ibn Usfur, dan Abu Hayyan al-Garnati. 

Pada bidang sastra muncul beberapa tokoh penting.Ibn ‘Abd al-Rabbih, 
merupakanpujanggayangsezamandengan 'Abdal-RahmanllI.Diamenulisbuku 
al-“Igd al-Farid dan al-Agani.Ibn Hazm menulis sebuah antologi syair cinta 
berjudulTawgal-Hamamah. Abdal-WahidbinZaydan(1003-1071)danWalladah (w. 
1087) terkenal dalam bidang syair.Mereka berdua menggabungkan syair dengan 
nyanyian.Muwassah dan Jazal merupakan karya monumental mereka ciptakan 
pada masa itu sehingga orang-orang Kristen mengadopsinya untuk himne-himne 
Kristiani mereka. 


o. BidangSenidanMusik 
SyairdiSpanyoldidasarkanpadamodelsyairArab.Syairdigabungkandengan 
musik.Tokoh terkenal dalam bidang seni musik, yaitu al-Hasan ibn Nafi yang 
dikenal dengan Ziryab (789-857 M).Ziryab selalu tampil dalam perjamuan dan 
pertemuan di Cordova.la mahir dalam menggubah lagu. Ilmunya diajarkan pada 
anak-anak bahkan pada budak-budak, sehingga ilmunya menjadi terkenal. 
p. BidangFilsafat 
IbnBajahdengannamaaslinyaAbuBakrMuhammadibnal-Sayigmerupakan tokoh 
utama dalam sejarah filsafat Arab-Spanyol. Dia menulis buku terkenal, Tadbir al- 
Mutawahhidin.Selain dirinya, terdapat Abu Bakr ibn Tufail, penduduk asli Wadi 
Asy, sebuah dusun kecil di sebelah Timur Granada. Dia wafat pada usia lanjut pada 
tahun 1185 M. Dia banyak menulis bidang astronomi, filsafat, dan kedokteran. 
Hayy ibn Yagzan merupakan karya filsafatnya yang terkenal.Pada akhir abad 12 M, 
muncul seorang ahli filsafat dalam Islam yaitu Ibn Rusyd (Averroes) dari Cordova.la 
menjadi pengikut mazhab Aristoteles dalam bidang filsafat. 
q. BidangSains 
Pada masa Spanyol Islam, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika 
astronomi, kimia dan lain-lain juga berkembang dengan baik.Dalam ilmu kimia dan 
astronomi, muncul tokoh terkenal yaitu "Abbas ibn Farnas.Ia adalah orang pertama 
yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibn Yahya al- 
Naggasmerupakanahlidalamastronomi.ladapatmenentukanwaktuterjadinya 
gerhanamataharidanmenentukanbeberapalamanya.Selainitu,iajugaberhasil 
membuatteropong — yangdapatmenentukanjarakantaratata — suryadanbintang- 
bintang. Dalam bidang obat-obatan, muncul nama Ahmad ibn Ibas dari Cordova. 
Umm al-Hasan ibn Abi Ja'far dan saudara perempuannya al-Hafiz adalah dua orang 
ahli kedokteran dari kalangan wanita. 
r. ' BidangSejarah 
Padamasaini,munculpulapemikirdalambidanggeografidansejarah.Tokoh 
ilmuwangeografiyangterkenaldiantaranyaadalahAbu'UbaydAbdullahbin'Abd 
al-'Aziz al-Bahri dan Abu Hamid Muhammad al-Mazini. Ibn Jubair dari Valencia 
(1145-1228 M.) menulis tentangnegeri-negeri muslim di Mediterania dan Sicilia. 
Ibn Batatah dari Tangier (1304-1377 M.) melakukan perjalanan mencapai 
SamuderaPasaidanCina.RiwayatGranadadisusunolehlbnal-Khatib(1317-1374 
M.)Tokoh terkenal lainnya yaitu Ibn Khaldun dari Tunisia, merupakan perumus 
filsafat sejarah.Perkembangan ilmu sejarah di Spanyol tidak terpisahkan dari peran 
Ibn Khaldun (1332-1406 M.)la dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam analisis 
sejarah murni ataupun historiografi. Karyanya yang terkenal adalah Mugaddimah, 
yang digunakan sebagai rujukan ilmu sejarah hingga sekarang ini. 


K. Glosarium 
Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam 
memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam 
Filsafatadalahkajianmasalahmendasardanumumtentangpersoalansepertieksis 
tensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran dan Bahasa. 


L. Daftar Pustaka 
Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Guru 
PendidikanAgama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati.Buku Siswa 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


MODUL 7.10.3 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


Padaakhirfase D, pesertadidik mampu menghayati penerapanakhlakmuliadarikisah- 
kisahpentingdariBaniUmayyah, Abbasiyyah, TurkiUsmani, Syafawidan Mughal 
sebagaipengantaruntukmemahamialursejarahmasuknya Islam ke Indonesia. 


INFORMASIUMUM 
M.IdentitasModul 


Penyusun : Husain M. Pauweni, S.Pd 
Institusi :SMP Negeri2 Tolangohula 
Tahun : 2023 

Jenjangsekolah: 

SMP Kelas : VII 


Alokasiwaktu  :3 JP x40Menit-120 Menit 


N. KompetensiAwal 
PesertadidikmemahamiperkembanganlslamdiAndalusia 


O. ProfilPelajarPancasila 
1. BerimandanbertakwakepadaTuhanyangMahaEsadanBeraklak Mulia 
2. BerpikirKritis 
3. Kreatif 
4. Mandiri 


P. SaranadanPrasarana 
Ruangkelas,mediaaudiovisual 


O. TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalammencernadanmemahamimateriajar 


R. Model pembelajaran 
Pembelajarantatapmukadenganmodelberbasisproduk 


KOMPONENINTI 

O. TujuanPembelajaran 
pesertadidikdapatmembuatbagan,infografisatautimelineperkembanganilmupeng 
etahuanpadamasaBaniUmayyah di Andalusia. 


R. PemahamanBermakna 
Setelahmempelajarimodulajarini,pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsan 
gatbermaknayangdapatimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmau 
pundi masyarakat, seperti: 

e Pentingnyamenumbuhkansemangatdalammencariilmudanmengembangkanil 
muteknologidalamkehidupansehari-hari 

e Memahamibahwasetiapkeberhasilan yang 
diraihmerupakanperwujudankeberpihakanrahmatdankarunia Allah Swt. 


S. PertanyaanPemantik 
NilaiapasajayangdapatdipetikdalamsejarahBaniUmayyahdiAndalusia? 


T. Persiapanpembelajaran 
Pertemuan3 :PerkembanganilmupengetahuanpadamasaBaniUmayyah di 


Andalusia danmemetiknilailslamidalamsejarahBaniUmayyah di Andalusia ( 3jp) 


U. KegiatanPembelajaranPertemuanke-3 


: E Alokasi 
Kegiatan DeskripsiKegiatan waktu 
Pendahuluan 15) Guru mempersiapkanalat/ bahan/ media | 15menit 

pendukungpembelajaran. 

16) Pembelajarandibukadengansalamdandoa. Guru 
danpesertadidikmembaca surah/ayatpilihan. 
Kesiapanbelajarpesertadidikdiperhatikandenganpemerik 
saankehadiran, kerapihanpakaian, 
danposisitempatduduk. 

17) Gurumelakukantesdiagnostik 

18) Gurumemberikanapersepsi 

19) Gurumemberikanmotivasibelajar 

20) Guru 
mengajukanpertanyaanberkaitandenganmateridantujua 
npembelajaran, 
jugamenyampaikanlingkupdanteknikpenilaian. 

21) Gurumemberikanpertanyaanpemantikterkaitmateri 
yangakandipelajari. 

Inti 11. Pembelajarandimulaidenganpertanyaantentangbagan, 90menit 
Infografis, atau timeline. 

12. Membuatbagan, Infografis, atau timeline 
mengenaiperkembanganilmupengetahuanpadamasaBa 
niUmayyah di Andalusia. 

13. Mempresentasikanhasilproduk. 

14. Mengevaluasipengalaman 

15. MerefleksikansecaraBersamaterkaitmateriyangtelahdip 
elajari 


Penutup 


Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 
Gurumenjelaskanmateriyangakandipelajaripadapertem 
uanberikutnyadanmenyampaikantugastidak 
terstruktur. 


15menit 


Alokasi 


Kegiatan DeskripsiKegiatan Waktu 


3.Sebelumberdoa,gurumengingatkanpesertadidik 
untukbenar-benarmenjagaibadahdalamkehidupan 


ApabiladilakukanPJJ,alternatifyangdigunakan adalah 
blendedlearning 


V. Asesmen 
9. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
10. AsesmenindividudanKelompok 
11. Tertulis(PGdanUraian) 
12. Performa(sikapdankeagamaan) 


W. Pengayaandan Remedial 

e Pengayaan 
Pengayaanadalahkegiatanpembelajaran yang 
diberikanpadapesertadidikdengancapaiantinggi agar 
merekadapatmengembangkanpotensinyasecara optimal 

e Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntukme 
mahamimateriataupembelajaranmengulang 


X. RefleksiPesertaDidikdanGuru 
7. Guru memintapesertadidikmembacakisahinspiratif 
8. Guru 
membimbingpesertadidikuntukmengklarifikasidanmenyebutkannilaipenting 
yang terkandungdalamkisahtersebut 
9. Gurumemintapesertadidikmenyimpulkanhikmahdarikisahinspiratifsebagaibentu 
krefleksidiri. 


Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 


SMP Negeri 2 Tolangohula (pa Pelajaran 


$ Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1 007 


LAMPIRAN 
I. LembarKerjaSiswa 
1. PenilaianKeterampilan 
a. MembuatbagantimelineperkembanganilmupengetahuanpadamasaBaniU 
mayyah di Andalusia 


NamaProduk 

Kelas 

NamaKelompok 

NamaAnggota - 


Perencanaan 
1. | a.ProsesPersiapan 
b.JenisProduk 


Tahapan Proses 
Pembuatanb.Persiapa 
nalatdan 

bahan 


b.TeknikPengolahan 


c.KerjasamaKelompok 


TahapAkhir 
3. |a. 


Bentuk/JenisTampilan 
b.Kreatifitas 


c.Inovasi 


TotalSkor 


Keteranganpenilaian: 

Perencanaan: 

1 = sangattidakbaik, 
tidakadamusyawarahdanpenentuanproduksesuaitopik2-tidakbaik,adamu 
syawarahdantapitidakadapenentuanproduksesuaitopik 3 - cukupbaik, 
adamusyawarahtapitidakdiikutisemuaanggotakelompokdanadapenentua 
nproduktapitidaksesuaitopik 
4-baik,adamusyawarahtapitidakdiikutisemuaanggotakelompokdanadapene 
ntuanproduksesuaitopik 
5-sangatbaik,adamusyawarahdiikutisemuaanggotakelompokdanadapenent 
uanproduksesuaitopik 


TahapanProsesPembuatan 
1-sangattidakbaik,tidakadaalatdanbahan,tidakmampumenguasaiteknikpen 
golahandantidakadakerjasamakelompok 
2-tidakbaik,adaalatdanbahandantidakmampumenguasaiteknikpengolahan 
dantidakadakerjasamakelompok 
3-cukupbaik,adaalatdanbahandanmampumenguasaiteknikpengolahandan 
tidakadakerjasamakelompok 
4-baik,adaalatdanbahandanmampumenguasaiteknikpengolahandanadaker 
jasamabeberapaanggotakelompok 
5-sangatbaik,adaalatdanbahandanmampumenguasaiteknikpengolahandan 
adakerjasamakelompok 


Tahapakhir 

1- sangattidakbaik,tidakadaproduk 
2-tidakbaik,adaproduktapibelumselesai 
3-cukupbaik,adaprodukbentukpenayanganproporsionalsesuaitopikta 
pibelumadainovasidankreativitas 
4-baik,adaprodukbentukpenayanganproporsionalsesuaitopikadakreativitas 
tapibelumadainovasi. 
5-sangatbaik,adaprodukbentukpenayanganproporsionalsesuaitopikadakre 
ativitasdaninovasi 

PetunjukPenskoran: 

Skorakhirdihitungdenganmenggunakanrumus: 

SkorPerolehanx100-....... 

SkorTertinggi 


BahanBacaanGurudanPesertaDidik 


Sejarah Islam 
menggambarkancatatanperkembanganperjalananhidupmanusiamerupakandariwaktu 
kewaktudalammembangunperadaban yang 


dihasilkankaummuslimin.Dalamsejarah,kalianbisamengidentifikasidanmemahamiperk 
embanganaspek-aspekkehidupandalamberbagaibidang,sepertiagama,sosial, 
ekonomi, ilmupengetahuan, seni, sastra, danbahasa. 
Selainmempelajariisisejarah,kaliandiharapkandapatmengambilhikmahyang 
digunakanuntukmenyikapipermasalahanpadamasasekarangdansebagaibekaluntukme 


mbangunmasadepan. 
Ibrahdanketeladanandarisejarahdiharapanmenjadiinspirasipositifuntukmenyelesaika 
ndanmenyikapikenyataansosial, politik, budaya, ekonomi, seni, 


danilmupengetahuandalammembangunperadaban. 
Apa yang bisa kalian petiksetelahmempelajarisejarahBaniUmayyah di 
Spanyol? Berikutiniuraiansingkatnya. 

o. Pengalamanpositifdannegatifdalamsejarahdijadikanbahanuntukperb 
aikandalammenjalanikehidupandanmembangunperadaban. 

p. Teori-teorisejarahkebudayaan Islam 
dapatdimanfaatkandanditerapkanuntukmengatasipermasalahanhid 
up di masakinidanmasa yang akandatang. 

g. Kedewasaandalamberfikirdapatditumbuhkan. Hal 
inimendorongcarapandangkedepan yang lebihluas, bertindakarif, 


danbijaksana. 
r.  Mencintaidanbanggapadakebudayaanlslammasalalu. 


s. Melibatkan diri dalam pemeliharan hasil peradaban baik 
denganmempelajarinyamaupunmengambilmanfaatnya. 

t. Semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan 
dapatditumbuhkan. 

u.  Memupuksemangatdanmotivasiuntukmeningkatkanprestasi. 


. Glosarium 


e Hikmahadalahsesuaturenungandankesungguhanmemanfaatkanilmu- 
ilmudanperistiwa-peristiwa. 

e Sastraadalahhasilkegiatankreatifmanusiayangdituangkankedalammedia 
Bahasa, baiklisanmaupuntulisan. 


DaftarPustaka 
Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad SuryadidanSumiyati.Buku Guru 
PendidikanAgama Islam dan Budi PekertiKelas VII.Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek.2022- 
2023.RudiAhmadSuryadidanSumiyati.BukuSiswaPendidikan Agama Islam 
dan Budi PekertiKelas VII.Cetakan ke-1 


MODUL 7.6.1 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik memahami kandungan QS. Al Anbiya ayat 21 dan 
QS. AIA'raf ayat 54. 


INFORMASIUMUM 

G. Identitas Modul 
Penyusun: Ida Farida Isnaeni, M. Pd. I. 
Institusi:SMP Negeri 1 Purwokerto 


Tahun :2022 
Jenjangsekolah:SMP 
Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40Menit-120 Menit 


H. KompetensiAwal 
PesertadidikdapatmembacaO.S.al-Anbiya'/30:21danO.S.al-A'raf/54sesuaidengan 
kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan gunnah. 


I. ProfilPelajarPancasila 
4. BerimandanbertakwakepadaTuhan yangMahaEsadanBeraklak Mulia 
5. Berpikir Kritis 
6. Mandiri 


J. SaranadanPrasarana 
Ruangkelas,mediaaudiovisual 


K. TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalammencernadanmemahamimateriajar 


L. Model pembelajaran 
Pembelajarantatapmukadenganmetodetutor sebaya 


KOMPETENSIINTI 
H. Tujuan Pembelajaran 
e Melalui pembelajaran tutor sebaya, peserta didik dapat membaca Q.S. al- 


Anbiya'/21: 30 dan O@.S.al-A'raf/7: 54 
sesuaikaidahilmutajwid,khususnyahukumbacaan gunnah. 
I. PemahamanBermakna 


e Agar dapatmembacaAl-Our'an (@.S.al-Anbiya'/30 :21dan O.S.al- 
A'raf/54 :7)dengan baik dan benar baik makhroj maupun kaidah ilmu tajwid 
khususnya hukum bacaan gunnah, maka kita harus betul-betul memahami 
makhorijul huruf dan hukum bacaan gunnah dengan baik. 

J. PertanyaanPemantik 

e Haruskah menerapkan hukum bacaan gunnah dalam membaca Al-Qur'an Q.S. 

al- Anbiya'/30 :21 dan Q.S. al-A'raf/ 54 :7 ? 


K. Persiapanpembelajar: 


Pertemuan1: 


e MembacaAl-Our'an @.S.al-Anbiya'/30:21danO.S.al-A'raf/54:7. 

e Menunjukkanhurufyangterkaitdenganbacaangunnahdalamilmutajwid. 

e MengidentifikasibacaanterkaitdenganhukumbacaangunnahdalamO.S.al- 
Anbiya'/30 :21 dan Q.S. al-A'raf/ 54 :7. 


L. KegiatanPembelajaranPertemuanke-1/3jp) 


Kegiatan 


Pendahuluan 


Deskripsi Kegiatan 


9. Mempersiapkan media/alat peraga/bahan berupa LCD 
Projector, Speaker aktif, Note book, CD pembelajaran 
interaktif, kertas karton, spidol atau media lain. 

10.  Pesertadidikmelakukando'asebelumbelajar(meminta 
seorang peserta didik untuk memimpin do'a). 

11. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta 
peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan 
peralatan yang diperlukan. 

12. Guru mengapersepsi pengetahuan awal peserta didik 
tentang Al-Our'an O.S. al-Anbiya'/30 :21 dan O.S. al-A'raf/ 
54 :7 serta bacaan gunnah. 

13. Guru memotivasi siswa dengan menunjukkan video 
tentang keutamaan orang-orang yang wajib membaca Al- 
gur'an. 

14. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran terkait 
dengan Al-Our'an9.S. al-Anbiya'/30:21dan 9.S.al-A'raf/54 
7. 

15. Mempersiapkan LCD Projector, Speaker aktif, Notebook, 
HP, kamera, kertas karton, spidol atau media. 

16. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, 
ruanglingkupmateri,tujuandanmanfaatpembelajaran, 
kegiatanpembelajaran,sertametodepenilaianyangakan 
dilaksanakan. 


Alokasi 
waktu 
15menit 


Inti 


10. Guru meminta peserta didik untuk mengamati 
Infografis.Infografis — bab6menyajikangarisbesarmateri 
tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah 
Swt. 

11. Gurumemberikanpenjelasantambahanapabilapeserta 
didik belum memahami infografis. 

12. Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk 
membaca Pantun Pemantik. Pada Bab 6, Pantun 
Pemantik berisi pantun untuk mendukung pemahaman 
bermakna pada topik yang dibahas. 

13. SetelahmembacaPantunPemantikpesertadidik 
dimintamenuliskanpesandaripantunditersebut. 


90menit 


Kegiatan 


Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik Mari 
Bertafakur yang berisi tentang alam semesta beserta 
isinya merupakan bukti tanda-tanda kekuasaan-Nya. 
Setelah membaca rubrik Mari Bertafakur, peserta didik 
diminta untuk menulis pertanyaan sebagaimana pada 
tabel sebagaimana yang ada di Aktivitas 6.2 kemudian 
menyerahkan pertanyaan tersebut pada teman yang 
ada di sampingnya untuk dijawab. 
Guru memberikan penguatan terhadap isi dari rubrik 
tersebut. 
Setelah itu guru memberikan kata kunci topik yang akan 
dibahas. Kata kunci terdapat pada rubrik Titik Fokus. 
Guru dapat menggali lebih dalam mengenai pemahaman 
peserta didik terhadap kata kunci dengan beberapa 
pertanyaan. Hal ini dilakukan agar peserta didik dapat 
membandingkan pemahaman awal mengenai kata kunci 
dengan hasil pembelajarannya, sehingga mendorong 
pembentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. 

Kemudian guru meminta peserta didik untuk mulai 

membahas materi pelajaran dan kegiatan-kegiatan di 

dalamnya pada rubrik Talab al-'Ilmi. Metode yang 

diterapkan untuk mencapai capaian pembelajaran pada 

Bab 6 terdiri atas 5 metode yang dibagi pada 5 pekan 

pertemuan yaitu: 

Pertemuan pertama: tutor sebaya 

Langkah-langkahnyasebagaiberikut: 

1. Materidibagidalamduasubmateri 
Materi 1: Q.S. al-Anbiya'/21: 30. 

Materi 2: O.S. al-A'raf/7: 54. 

2. Membentuk kelompok peserta didik yang 
beranggotakan 4-5 orang dari: 
Kelompok1,3,dan5:membacaO.S.al-Anbiya'/21: 

30 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum 
bacaan gunnah. 

Kelompok 2, 4, dan 6: membaca O.S. al-A'raf/7: 54 
sesuaikaidahilmutajwid,khususnyahukumbacaan 
gunnah. 

3. Pesertadidikyangpandaitersebarpadasetiapkelompo 
k dan berperan sebagai tutor sebaya. 

4. Tiapkelompokmempelajarimateridipandututor 
sebaya. 

5. Gurutetapberperansebagainarasumber. 

6. Kesimpulandan klarifikasi. 


: TN A Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Penutup 7. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi semual 15menit 

peserta didik. 

8. Peserta didik melakukan refleksi terhadap proses 
kegiatan pembelajaran hari ini dengan arahan guru 

9. Guru memberikan quiz tentang hukum bacaan gunnah 
yang terdapat dalam Q.S. al-Anbiya'/30 :21 dan Q.S. al- 
A'raf/ 54 :7 

10. Guru mengingatkan siswa untuk membaca Bersama 
sama Q.S. al-Anbiya'/30 :21 dan Q.S. al-A'raf/ 54 :7 

11. Guru menutup pembelajaran dengan memberikan 

12. salam 

M.Asesmen 


3. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
siswamengisikanperasaannyasebelumdansetelahpembelajaranhariinidengan 
memberikan titik dibawah gambar emosi. 


Kecewa 


Biasa 


Senang 


4. AsesmenselamaprosespembelajaranJurnalSikapProfilPelajarPancasila 


No. 1 Teknik Bentuk Waktu 

Instrumen Pelaksanaan 
1. Observasi | Lembar Observasi (Catatan | Saatpembelajaranberlangsung 
Jurnal) 


No 


Tanggal 


Nama 
Siswa 


Catatan perilaku Tindak 
saat pembelajaran Butir Sikap Lanjut 


1. 


Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 


siswa mengisikan perasaannya sebelum dan setelah pembelajaran hari ini dengan 
memberikan titik dibawah gambar emosi. 
Nama Catatan perilaku Tindak 
No Tanggal Siswa saat pembelajaran | Butir Sikap Lanjut 
1. 
Kia enda dinilai Penilaian 
o | Aspekyang dinilai 1 5 3 
1 Merumuskanmasalah 
2 Melakukanpengamatan 
3 Menafsirkandata 
4 Mengkomunikasikan 


Asesmenpenilaianprosespembelajaran/(for 
matif) Pengetahuan : 


Pertemuan1 


1. TesTulis 


Uraian 


. Jelaskan Apa yang 


dimaksud dengan hukum 
bacaan gunnah dalam ilmu 
tajwid ? 

Sebutkan huruf gunnah 
dalam ilmu tajwid ? 


. Tuliskan contoh hukum 


bacaan gunnah yang 
terdapat dalam Q.S. al- 
Anbiya'/30 :21 dan O.S. al- 
N'raf/ 54 :7 ? 
BacalahQ.S.al-Anbiya'/30 
:21 dan Q.S. al-A'raf/ 54 :7 
dengan baik dan benar. 


Saat selesai 
pembelajaran 


5.AsesmenSumatif Sikap 


N. Pengayaandan Remedial 
e Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 
e  Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


Mengetahui Tolangohula , ...... Januari 2023 


(Tha Pelajaran 


Ta ta Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
E. LembarKerjaSiswa 
1) Penerapanbacaan 
BacaanQ.S.al-Anbiya'/21:30danQ.S.al-A'raf/7: 54 


7. Q.S.al-Anbiya'/21:30 


Kemampuan | Sangat L Sed Kurang | Tidak 
Membaca Q.S. | Lancar apa eCang | Lancar | Lancar 


al-Anbiya'/21: 


6.Q.S.al-A'raf/7:54 


2) PenerapanHukumBacaanGunnah 
SetelahkalianmembacadanmenghafalQ.S.al-Anbiya'/21:30danQ.S.al-A'raf/7:54, 


tuliskan kata dalam kedua ayat ini yang mengandung hukum gunnah. 


Q.S. al-Anbiya'/21: 


— 
e T 
w AJ 


OS. al-A'rafi7: 


Selain kedua hukum bacaan di atas, tulislah hukum bacaan lain yang ada 
pada kedua ayat di atas berikut kalimatnya! 


F. BahanBacaanGurudanPeserta Didik 
Al-Qur'andibacasesuaidenganaturanpadailmutajwid.Salahsatuaturandalam 


ilmuiniadalahhukumba caangunnah.Hukumbacaangunnahadalahapabilaterdap 
at hurufnunbertasydid())ataumimbertasydid(,e)makadibacagunnah (dengung) 


yangsempurna.Caramembacanyaadalahdibacadengungdenganpanjang2haraka 
t. Setiap membaca nun atau mim yang bertasydid, cara membacanya dengan 
mendengungkan nun atau mim bertasydid itu. 

Sifat gunnah menjadi inti pada hukum bacaan gunnah. Hukum bacaan 
gunnah terdapat pada huruf yang bertasydid, yaitu hanya pada nun atau mim 
bertasydid. Selain nun atau mim tidak dibaca dengan gunnah. 


G. Glosarium 
Gunnahadalahartinyasuaramerduyangberasaldarihurufnunataumimdankeluar 
dari hidung. 


H. Daftar Pustaka 

Kemdikbud.2022- 
2023.RudiAhmadSuryadi,Sumiyati.BukuGuruPendidikanAgamalslam dan 
Budi Pekerti Kelas VII. 

Kemdikbud.2022- 
2023.RudiAhmadSuryadi,Sumiyati.BukuSiswaPendidikanAgamalslam dan 
Budi Pekerti Kelas VII. 

LPMQ.2019.Al-Qur'andanTerjemahannya.Jakarta:KementerianAgama RI. 

RudiAhmadSuryadidanSumiyati.2020.PAldanBudiPekertiKelas7.KemdikbudRI. 

Zaki Zamani. 2018. Tuntutan Belajar Tajwid bagi Pemula. Jakarta: Medpress 

Digita. 


MODUL 7.7.1 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


PadaakhirfaseD,pesertadidikmemahamidefinisimawasdiridaninstropeksidalam 
menjalani kehidupan melalui Rukun Iman 


INFORMASIUMUM 


G. 


Identitas Modul 


Penyusun :Ida Farida Isnaeni, M. Pd. 1.... 
Institusi :SMP Negeri 1 Purwokerto 
Tahun : 2022 

Jenjangsekolah:S 

MP Kelas : VII 


Alokasi waktu :3JP 


. KompetensiAwal 


Pesertadidikdapat memahami enamrukuniman,yangpertamaiman kepadaAllahswt, 
sifatdanmaknanamaAllahSwt.yangberkaitandenganal-Asma'al-Husngal-'Alim,al- 
Khabir,al-Sami',danal-Basir selanjutnya,pesertadidikdapatmenghubungkanpada 
imankepadamalaikat. 


ProfilPelajarPancasila 

1. Beriman, bertakwakepadaTuhan yangMahaEsa,danberakhlak mulia, 
2. Gotongroyong 

3. Mandiri 


SaranadanPrasarana 
Ruang kelas,LCD Projector, Speakeraktif, Note book,CDpembelajaran interaktif, 
HP, kamera, kertas karton, spidol atau media audiovisual. 


. TargetPesertaDidik 


Pesertadidikyangtidakadakesulitandalam mencernadanmemahamimateri ajar. 


Model pembelajaran 

1. Pembelajaranpadapertemuanpertamatatapmukamaupundaringdenganmodel 
inguiry. 

2. Pembelajaranpadapertemuanpertamatatapdenganmodeljigsaw. 

3. Pembelajaranpertemuanketigatatapmukadenganmodelberbasisproduk. 


KOMPONENINTI 


Tujuan Pembelajaran 
Pesertadidikdapatmemahamienamrukuniman,yangpertamaimankepadaAllahswt, 
sifatdanmaknanamaAllahSwt.yangberkaitandenganal-AsmaG'al-Husnaal-'Alim,al- 
Khabir ,al-Sami',danal-Basr selanjutnya,pesertadidikdapatmenghubungkanpadaiman 
kepada malaikat. 


PemahamanBermakna 
Setelahmempelajarimodulajarini,pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsanga 
t 
bermaknayangdapatdiimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmaupu 
n di masyarakat, seperti: 
1. Pekanpertama: 
e Pentingyakitaharusberiman kepada malaikat. 
e Tugas-tugasmalaikat 
e Dampakfungsiberimankepadamalaikatdalamkehidupansehari-hari. 
2. Pekankedua: 
e Menghubungkanmateriimankepadamalaikatdenganmateriakhlakmisaln 
ya mawas diri dan introspeksi dalam kehidupan sehari-hari. 
e  Menumbuhkankarakterpositifsebagaidampakdariberimankepadamalaik 
at dalam kehidupan sehari-hari. 
3. Pekan ketiga: 
e Petakonseptugasmalaikat 
e  Ilustrasitentanggambarantugas malaikat 


. PertanyaanPemantik 


Pekanpertama: 
e Mengapakitaharusberimankepadakepadamalaikat? 
e Apasajatugasmalaikatdanimplementasinyadalamsikapdanperbutanmanusia? 
e Apahubungannyafungsiimankepadamalaikatdenganaktivitaskehidupanmanus 
ia sehari-hari. 
Pekankedua: 
e Apahubunganimankepadamalaikatdenganakhlakmisalnyamawasdiridanintros 
peksi dalam kehidupan seharihari? 
e Bagaimanamenumbuhkankarakterpositifsebagaidampakdariberimankepada 
malaikat dalam kehidupan sehari-hari? 
e Gurudapatmengembangkanpertanyaanlainyangrelev 
an? Pekan ketiga: 
e Bagaimanagambaranilustrasikaliantentangtugasparamalaikat? 


L. 


Persiapanpembela 
jaran: 
1. Pertemuan1: (3JP) 


e  Imankepadamalaikattermasukpondasikepadakepercayaandalamlslam 


e Hubunganimankepadamalaikatdenganaktifitaskehidupan 


2. Pertemuan2: (3JP) 


e  Hikmahberimankepadamalaikat. 
e  Perilakumenumbuhkankarakterpositifsehinggatertanamdoronganuntuk 
beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. 
3. Pertemuan3: (3JP) 
e Tugaspara malaikat 


M. KegiatanPembelajaran Pertemuan 


ke -1 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


Pendahuluan | g. 


Guru mempersiapkan media /alat peraga/ bahan berupa 
LCD/ Projekto, speaker aktif, note book, CD pembelajaran 
interaktif, kertas karton, spidol atau media lain. 


. Guru membukapembelajaran dengan salam dandoa.Guru 


dan peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 


. Gurumemberikanmotivasibelajar 
. Gurumengajukanpertanyaanberkaitandenganmateridan 


tujuan pembelajaran, juga menyampaikan cakupan materi, 
tujuandankegiatanyangakandilakukan,lingkupdanteknik 
penilaian. 


. Gurumemberikanpertanyaanpemantikterkaitmateriyang 


akan dipelajari. 


. Gurumembagikelompokbelajardanmengkondisikan 


pesertadidikuntukduduksecaraberkelompok. 


15menit 


Inti 5, 


Guru meminta peserta didik untuk mengamati Infografis. 
Infografisbab7menyajikangarisbesarmateritentangiman 
kepada malaikat, tugas-tugas malaikat, hubungan beriman 
kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari, hikmah 
berimankepadamalaikat,dancaramenumbuhkankarakter 
positifsehinggatertanamdoronganuntukberamalbaikdan 
menjauhi amal yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. 


. Guru memberikan penjelasan tambahan apabila peserta 


didik belum memahami infografis. 

Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk membaca 
Pantun Pemantik. Pada Bab 7, Pantun Pemantik berisi 
pantun untuk mendukung pemahaman bermakna pada 
topik yang dibahas. 
SetelahmembacaPantunPemantikpesertadidikdiminta 
menuliskanpesandaripantun tersebut. 


90menit 


Kegiatan 


Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


10. Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik Mari 
BertafakuryangberisitentangMalaikatsangatpatuhdalam 
menjalankan perintah-perintah dari Allah Swt. 

11. Setelah membaca rubrik Mari Bertafakur, peserta didik 
diminta menuliskan pertanyaan sebagaimana pada tabel 
yang ada di buku tekskemudian menyerahkan pertanyaan 
tersebut kepada temanya yang ada di sampingnya untuk 
dijawab. 

12. Setelah itu guru memberikan kata kunci topik yang akan di 
bahas. Kata kunci terdapat pada rubrik Titik Fokus. Guru 
dapat menggalilebihdalammengenaipemahamanpeserta 
didikterhadapkatakuncidenganbeberapapertanyaan.Hal ini 
dilakukan agar peserta didik dapat membandingkan 
pemahaman awal mengenai kata kunci dengan hasil 
pembelajarannya,sehinggamendorong pembentukan 
pengetahuan baru bagi peserta didik. 

13. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mulai 
membahas materi pelajaran dan kegiatan-kegiatan di 
dalamnya pada rubrik Talab al-ʻIlmi. Metode yang 
diterapkanuntukmencapaiCapaianPembelajaranpadaBab 
7terdiriatas3metodeyangdibagipada3pekanpertemuan 
yaitu: 

14. Langkah-langkahpembelajaraninguirysebagaiberikut: 

e Identifikasimasalahataumateripokokmengenaimakna 
beriman kepada malaikat dan hubungannya dengan 
aktivitas kehidupan. 

e Merumuskan hipotesis atau pertanyaan terkait 
materiyangdikaji. 

e Mengumpulkan data tentang mengenai makna beriman 
kepada malaikat dan hubungannya dengan aktivitas 
kehidupan. 

e Menganalisisdanmenginterpretasikan data. 

e Mengambil kesimpulan. 

Apabila aktivitas pembelajaran dilakukan jarak jauh maka 

diberikanantaralainmenggunakanmetodeblendedlearning 

(pembelajaran campuran). 

Langkah-langkahyangdapatdilakukanguru adalah: 

e Gurumeng-uploadmateripembelajarantugas-tugaspada 
blog sekolah. 

e Peserta didik mempelajari materi yang sudah di-upload, 
baik secara langsung maupun secara tidak langsung 
(melalui blog). 

e Gurumemberikanjadwaluntukmelakukandiskusi. 

e Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dengan 
menayangkan melalui blog peserta didik. 


Alokasi 
waktu 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan 


e Peserta didik membuat artikel hasil diskusi dan 
mempresentasikannya ke dalam web sekolah. 

e Dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan 
materi tersebut. 

10. Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik 
Ikhtisar untuk mengetahui poin-poin penting materi yang 


dibahas. 
Penutup 7. Gurumemberikan asesmen 15menit 
8. Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 


9. Gurumemberikanrefleksidarimateripembelajarandan 
pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. 

10. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

11. Sebelum berdoa, guru mengingatkan peserta didik 
untuk benar-benar menjaga ibadah dalam kehidupan. 

12. Penutupdengandoadanmengucapkansalam. 

ApabiladilakukanPJJalternatifyangdigunakanadalahblendedlearning(pembelajaran 

campuran). 


Pertemuanke-2 


Alokasi 
waktu 
Pendahuluan | 7) Guru mempersiapkan media /alat peraga/ bahan berupa | 15menit 
LCD/ Projekto, speaker aktif, note book, CD pembelajaran 
interaktif, kertas karton, spidol atau media lain. 
8) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. 
Guru dan peserta didik membaca surah/ayat pilihan. 
Kesiapan belajar peserta didik diperhatikan dengan 
pemeriksaan kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi 
tempat duduk. 
9) Gurumemberikanmotivasibelajar 
10) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan cakupan 
materi, tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan, lingkup 
dan teknik penilaian. 
11) Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi 
yang akan dipelajari. 
12) Gurumembagikelompokbelajardanmengkondisikan 
pesertadidikuntukduduksecaraberkelompok. 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan 


Inti 1.Gurumemintapesertadidikuntukmengamatilnfografis. 90menit 
Infografisbab7menyajikangarisbesarmateritentangiman 
kepadamalaikat,tugas-tugasmalaikat,hubunganberiman 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan waktu 


kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari, hikmah 

berimankepadamalaikat,dancaramenumbuhkankarakter 

positifsehinggatertanamdoronganuntukberamalbaikdan 
menjauhi amal yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. 

10. Guru memberikan penjelasan tambahan apabila peserta 
didik belum memahami infografis. 

11. Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk membaca 
Pantun Pemantik. Pada Bab 7, Pantun Pemantik berisi 
pantun untuk mendukung pemahaman bermakna pada 
topik yang dibahas. 

12. Setelah membaca Pantun Pemantik peserta didik diminta 
menuliskan pesan dari pantun tersebut. 

13. Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik Mari 
BertafakuryangberisitentangMalaikatsangatpatuhdalam 
menjalankan perintah-perintah dari Allah Swt. 

14. Setelah membaca rubrik Mari Bertafakur, peserta didik 
diminta menuliskan pertanyaan sebagaimana pada tabel 
yang ada di buku tekskemudian menyerahkan pertanyaan 
tersebut kepada temanya yang ada di sampingnya untuk 
dijawab. 

15. Setelah itu guru memberikan kata kunci topik yang akan di 
bahas. Kata kunci terdapat pada rubrik Titik Fokus. Guru 
dapat menggalilebihdalammengenaipemahamanpeserta 
didikterhadapkatakuncidenganbeberapapertanyaan.Hal ini 
dilakukan agar peserta didik dapat membandingkan 
pemahaman awal mengenai kata kunci dengan hasil 
pembelajarannya,sehinggamendorong pembentukan 
pengetahuan baru bagi peserta didik. 

16. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mulai 
membahas materi pelajaran dan kegiatan-kegiatan di 
dalamnya pada rubrik Talab al-'Ilmi. 

17. Pembelajaran jigsaw dengan langkah-langkah 
pembelajaran jigsaw sebagai berikut: 

e Siswa dikelompokkan ke dalam tim-tim yang terdiri dari 
4-6 orang. 

e Tiap orang dalamtim diberi bagian materi yangberbeda 
terkait hikmah beriman kepada malaikat dan dorongan 
berbuat baik. 

e Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
ditugaskan. 

e Anggota materi yang berbeda yang telah mampelajari 
bagian/subbab yang sama bertemu dalam kelompok 
baru(kelompokahli)untukmendiskusikansubbab 
tersebut. 


Kegiatan 


Alokasi 


Deskripsi Kegiatan waktu 


e Setelah selesai berdiskusi sebagai tim ahli tiap anggota 
kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar 
teman satu tim mereka kuasai dan tiap anggota lainnya 
mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 

e Tiap-tiapahlimempresentasikanhasildiskusinya. 

10. Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik 
Ikhtisar untuk mengetahui poin-poin penting materi yang 
dibahas. 


Penutup 


7. Gurumemberikan asesmen 

8. Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 

9. Guru memberikan refleksi dari materi pembelajaran dan 
pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. 

10. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

11. Sebelum berdoa, guru mengingatkan peserta didik untuk 
benar-benar menjaga ibadah dalam kehidupan. 

12. Penutupdengandoadanmengucapkansalam. 


15menit 


ApabiladilakukanPJJalternatifyangdigunakanadalahblendedlearning(pembelajaran 


campuran). 


Pertemuanke-3 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


Pendahuluan 


7) Gurumempersiapkanmedia/alatperaga/bahanberupa 
LCD/Projekto,speakeraktif,notebook,CDpembelajaran 
interaktif, kertas karton, spidol atau media lain. 

8) Guru membuka pembelajaran dengan salam dan doa. 
Guru dan peserta didik membaca surah/ayat pilihan. 
Kesiapan belajar peserta didik diperhatikan dengan 
pemeriksaan kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi 
tempat duduk. 

9) Gurumemberikanmotivasibelajar 

10) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan cakupan 
materi,tujuandankegiatanyangakandilakukan,lingkup 
dan teknik penilaian. 

11) Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi 
yang akan dipelajari. 

12) Gurumembagikelompokbelajardanmengkondisikan 
pesertadidikuntukduduksecaraberkelompok. 


15menit 


Inti 


8. Guru meminta peserta didik untuk mengamati Infografis. 


Infografisbab7menyajikangarisbesarmateritentangiman 
kepada malaikat, tugas-tugas malaikat, hubungan beriman 
kepada malaikat dengan kehidupan sehari-hari, hikmah 
berimankepadamalaikat,dancaramenumbuhkankarakter 
positifsehinggatertanamdoronganuntukberamalbaikdan 
menjauhi amal yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. 


. Guru memberikan penjelasan tambahan apabila peserta 


didik belum memahami infografis. 


10. Selanjutnya guru meminta peserta didik untuk membaca 


Pantun Pemantik. Pada Bab 7, Pantun Pemantik berisi 
pantun untuk mendukung pemahaman bermakna pada 
topik yang dibahas. 


11. Setelah membaca Pantun Pemantik peserta didik diminta 


menuliskan pesan dari pantun tersebut. 


12. Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik Mari 


BertafakuryangberisitentangMalaikatsangatpatuhdalam 
menjalankan perintah-perintah dari Allah Swt. 


13. Setelah membaca rubrik Mari Bertafakur, peserta didik 


diminta menuliskan pertanyaan sebagaimana pada tabel 
yang ada di buku tekskemudian menyerahkan pertanyaan 
tersebut kepada temanya yang ada di sampingnya untuk 
dijawab. 


14. Setelah itu guru memberikan kata kunci topik yang akan di 


bahas.KatakunciterdapatpadarubrikTitikFokus.Guru 
dapatmenggalilebihdalammengenai pemahamanpeserta 


90menit 


Kegiatan 


Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


Penutup 


didikterhadapkatakuncidenganbeberapapertanyaan.Hal ini 
dilakukan agar peserta didik dapat membandingkan 
pemahaman awal mengenai kata kunci dengan hasil 
pembelajarannya,sehinggamendorong pembentukan 
pengetahuan baru bagi peserta didik. 

10. Kemudian guru meminta peserta didik untuk mulai 
membahas materi pelajaran dan kegiatan-kegiatan di 
dalamnya pada rubrik Talab al-'Ilmi. 

11. Model pembelajaran berbasis produk 
Langkah-langkahpembelajaranberbasisprodukyaitu: 

e Pembelajarandimulaidenganpertanyaantentang 
infografis. 

e Membuatinfografismengenaitugasparamalaikat 
dengan canva atau piktochart. 

e Mempresentasikanhasilproduk. 

e Mengevaluasipengalamansaatmembuatproduk, 
bersama melakukan refleksi. 

Apabila aktivitas pembelajaran dilakukan jarak jauh maka 

diberikanantaralainmenggunakanmetodeblendedlearning 

(pembelajaran campuran). 

Langkah-langkahyangdapatdilakukanguru adalah: 

e Gurumeng-uploadmateripembelajarantugas-tugaspada 
blog sekolah. 

e Peserta didik mempelajari materi yang sudah di-upload, 
baik secara langsung maupun secara tidak langsung 
(melalui blog). 

e Gurumemberikanjadwaluntukmelakukandiskusi. 

e Peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dengan 
menayangkan melalui blog peserta didik. 

e Peserta didik membuat artikel hasil diskusi dan 
mempresentasikannya ke dalam web sekolah. 

e Denganbimbinganguru,pesertadidikmenyimpulkanmateri 
tersebut. 

10. Guru meminta peserta didik untuk membaca rubrik 
Ikhtisar untuk mengetahui poin-poin penting materi yang 
dibahas. 


5. Gurumemberikan asesmen 

6. Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 

7. Gurumemberikanrefleksidarimateripembelajarandan 
pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. 

8. Gurumenjelaskanmateriyangakandipelajaripadapertemuan 
berikutnyadanmenyampaikantugastidak 
terstruktur. 


15menit 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


7. Sebelumberdoa,gurumengingatkanpesertadidikuntuk 
benar-benar menjaga ibadah dalam kehidupan. 
8. Penutupdengandoadanmengucapkansalam. 


campuran). 


ApabiladilakukanPJJalternatifyangdigunakanadalahblendedlearning(pembelajaran 


N. Asesmen 
1. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
Siswamengisikanperasaannyasebelumdansetelahpembelajaranhariini 
dengan memberikan titik dibawah gambar emosi. 


Kecewa Biasa Senang 


2. Asesmenindividudan Kelompok 
3. Tertulis(PGdan Uraian) 
4. Performal(sikapdan keagamaan) 


O. Pengayaandan Remedial 

1. Pengayaan 
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

2. Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang. 


P. RefleksiPesertaDidikdanGuru 


1. Gurumemintapesertadidikmembacakisahinspiratifdalamrubriclnspirasiku. 

2. Gurumembimbingpesertadidikuntukmengklarifikasidanmenyebutkannilaipenti 
ng yang terkandung dalam Inspirasiku. 

3. Gurumemintapesertadidikmenyimpulkanhikmahdarikisahinspiratifsebagaibent 
uk refleksi diri. 

4. SelanjutnyagurumemintapesertadidikuntukmembacarubrikAkuPelajarPancasila 
danmelakukanrefleksidiriterkaitdenganprofiltersebut. 

Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 


Ep alaSMP Negeri 2 Tolangohula uru Mata Pelajaran 


ri Utami Tamuu Udjaili, S.Pd Husain M. Pauweni, S.Pd 


NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
A.Lembar KerjaSiswa 
LembarKerjasiswauntukmengetahuiPentingyakitaharusberimankepadamalaik 
at, tugas-tugas malaikat, dampak fungsiberiman kepada malaikat dalam 
kehidupan sehari- hari. 
Silahkan tulis 3 pertanyaan sebagaimana pada table berikut kemudian 
serahkan pertanyaan tersebut pada teman kalian untuk dijawab 


3. AsesmenindividudanKel 

ompok Asesmen 

Individu 

a. Setelah mempelajari materi Mawas Diri dan Introspeksi dalam 
Menjalani Kehidupan, sebagai manusia Indonesia yang beriman dan 
mengamalkan Pancasila, kalian diharapkan mampu membentuk 
karakter yang lebih bermutu. Sebagai refleksi diri, silahkan isi tabel 
berikut ini tanda centang (v ) sesuai dengan keadaan sebenarnya. 


Belum 


No | Karakteryang Diharapkan Mampu Mampu 


Berperilakujujurkepadasiapapundan 


1 dimanapunberada. 

» MelaksanakanperintahAllahSwt.Dan 
menjauhi larangan-Nya. 
Menaatiperaturandantatatertibdi 

3 
keluarga, sekolah dan masyarakat. 

à Ikhlas dan bertanggung jawab 


terhadaptugasyangdiembannya. 
5 Memperbaikidiridariwaktuke waktu. 


Berhati-hatidisemuabentuk perkataan 


6 dan perbuatan. 

7 Menjaditeladanyangbaikdi 
lingkungannya. 

8 Memberikanbantuanterhadap sesame 


yang membutuhkan. 

Apakahkaliansudahmemilikikarakter-karaktertersebut?Halapa 
yang menjadi penghambat kalian untuk menjadi pribadi yang 
berkarakter? 
Sebaiknyamulailahdaridirikitasendiri,mulaidarihalkecil,danmulai dari 
sekarang untuk membentuk karakter diri menjadi pribadi yang lebih 
berkualita 


Pilih 


11. 


12. 


13. 


Keimanankepadamalaikatmendorongkitauntukmemilikisikapm 
awas diri dan introspeksi. Sikap ini penting untuk mencapai 
kebahagiaan dan keselamatan hidup. 


b. Buatlahinfografismengenaitugasparamalaikat(diutamakanmenggunakan 
Canvaatau Piktochartdengan benar)! 


AsesmenKelompok 

e. Secara berkelompok yang terdiri atas enam orang, 
buatlah poster bergambar mengenai hikmah beriman kepada 
Malaikat Allah Swt.! 

f. Secaraberkelompokyangterdiriatasenamorang,lakukanhalberikut ini. 

g. Carilahdataatauinformasidariberbagaisumbertentangpenjelasanima 
n kepada malaikat Allah Swt! 

h. Laporkandanpaparkan hasilpenelusuranmu 
untukdikemukakan di depan teman-temanmu! 


Tertulis(PG dan Uraian) 

Lembar Kerja siswa untuk mengetahui peserta didik dapat menunjukkan 
cara menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk 
beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. 


jawaban yang benar dengan memberi tanda silang 
(X) pada huruf A, B, C, atau D 


Anggamengerjakansoalujiantanpamenyontek,walaupunbanyak 
kesempatandantidakadapengawasdiruangan.Sikaptersebut menunjukkan 
bahwa ia beriman kepada Malaikat... 
A. Jibril 
B. Mikail 
C. Rakibdan'Atid 
D. Israfil 
KitaharusselalumelaksanakansemuaperintahAllahSwt.danmenjauhi 
semuayangmenjadilarangan-Nya.agardiakhiratdapatbalasan surganya 
Allah Swt. Hal ini cerminan dari iman kepada malaikat... 

e. Ridwan 

f. Malik 

g. Nakir 

h. Jibril 
Berikutiniyangmerupakanbentukperbuatanberimankepadamalaikatadalah 


A. Malu melakukan perbuatan yang dilarang secara terang-terangan 
B. Malu melakukan perbuatan yang dilarang bila dilihat orang 
C Biasa melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. 
D. MelaksanakanperintahAllahSwt.danmenjauhiperbuatanyangdilarangAllah 


14. Perhatikantabelberikut ini! 


No. | NamaMalaikat Huruf Tugasnya 

1 Jibril A Membagirizki 

2 Mikail B Menyampaikan wahy 
3 Izrail G Penjagasurge 

4 Munkar D Pencatatamalburuk 
5 'Atid E Pencatatamalbaik 

6 Rakib F Penanyadalamkubur 
7 Israfil G Pencabutnyawa 

8 Ridwan H Penjaganeraka 


Dari tabel tersebut pasangan yang tepat antara nama 
malaikat dan tugasnya tunjukkan nomor... 

A. 5denganA,1dengan F,danbdengan G 

B. 3denganC,2dengan D,dan7denganB 

C. 2dengan I,3denganB,dan8denganC 

D. 1dengan B,4denganF,dan9denganH 

15. Berusahamempersiapkandiriuntukmenghadapikematian.Selalu 

berdo'aagarterhindardarisiksaansakratulmautmerupakancerminanperilaku 
iman kepada malaikat... 


A. Ridwan 
B. Israfil 
C. Jibril 
D. Izrail 


16. Yulianiadalahseorangwanitashalihahyangrajinberibadahdanberamal 
salehsebagaibekaluntukkehidupansetelahmati.layakindialamkubur, 
setiapmanusiaakanditanyatentangseluruhamalperbuatannyaselama hidup di 
dunia. Sikap tersebut merupakan perwujudan dari iman kepadamalaikalt.... 

A. MunkardanNakir 
B. Rakib dan'Atid 
C. Mikail 
D. Jibril 
17. Perhatikansifat-sifatberikut ini! 
7) Sombongdantakabursertamenyesatkan 
8) SelalupatuhpadaperintahAllah 
9) Membutuhkanmakandanminum 
10) Sebagianmembangkang 
11) Tidakberjenis kelamin 
12) Tidakberwujud 
Diantarahaltersebutyangmenunjukkansifatmalaikatadalah... 
E. 1,2dan3 
F 1,3dan5 
G. 2,4dan6 
H. 2,5dan6 


18. Perhatikanperyataanberikutini. 
7) Meningkatkankeimanandan ketakwaan. 
8) Seringmelakukanperbuatanyangdilarangagama. 
9) Tidak sombong. 
10) Banggaterhadapprestasiyangdiperolehnya. 
11) Waspadadanberhati-hati. 
12) Tidakpercayadiriterhadapapayang dilakukan. 
PernyataanyangmerupakanfungsiimankepadamalaikatAllahSwt.adalah 
.... A. 1), 2), dan 3) 
B.1),3),dan 5) 
C.4),5),dan 6) 
D.2),4),dan5) 

19. Menjauhiperbuatanyangdilarangolehagama,danmelaksanakan perbuatan 
yang diperintahkan oleh agama dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, 
sekolahmaupun di lingkungan masyarakat adalah cerminan iman kepada 
malaikat... 

A. Mikail 
B. Israfil 
C. Jibril 
D. “Atid 

20. Berdasarkan Q.S. al-Anbiya/21:20 sifat yang dimiliki para 

malaikat adalah... 
A. SelalutakutdantaatkepadaAllah Swt. 
B. Tidakpernahmelakukanmaksiat 
C. Tidakpernahmakandan minum 
D. Selalubertasbihsiangmaupunmalam 


Ill.  Jawablahpertanyaanberikutini! 

1. Berimankepadamalaikatadalahsebuahkewajibanbagiseluruhumat 
Islamsebabmenjadisalahsatupilardalamrukuniman.Mengapa keberadaan 
malaikat sangat penting bagi kehidupan manusia? 

2. Buatlahtabelperbedaanmanusia,jindanmalaikat! 

3. Bagaimanacaramemberikandorongankepadatemankitauntukberamal 
baik dan menjauhi amal yang buruk? 

4. Berikan2contohperilakuberimankepadamalaikat Israfil! 

5. Berikan2contohperilakuberimankepadamalaikatMunkardanNakir! 


3. Performa(sikapdan keagamaan) 
a. Performakeagamaan 


Nama 
Kelas 
Semester 
Petunjuk: 

Berilahtandacentang(V)padakolom"Ya” atau “Tidak” denganjawaban 
yang jujur. 


No. | Pernyataan 
Melakukanperbuatanterpujidalam perilaku 
Is sehari-hari. 


Membacahamdalahatasnikmatyangtelah 
diberikan Allah Swt. 

4. Bersabaratasmusibahyangmenimpa. 

5, Membacaistighfarketikaberbuatsalah. 


Menghindariperbuatanterceladalamperilakusehari-hari! 


b. PerformenSikap Sosial 


Nama 

Kelas 

Semester 

Petunjuk: 
Berilahtandaikon(setuju), sesuai 
dengan keadaan sebenarnya. (kurangsetuju),atau(tidaksetuju) 


Jawaban 
No. Pernyataan 
j Mengucapkansalamketikabertemu 
i teman. 
2 Berlakusopanterhadapteman. 
3 Memintamaafpadasesamaketika berbuat 
: salah. 
Mengurungkanniatuntukberbuat 
4. : : 
kejelekan kepada orang lain. 
5, Membantuorangyangmembutuhkan. 
3. Tugas 


individu 
Buatlah infografis mengenaitugas para malaikat (diutamakan menggunakan 
CanvaatauPiktochartdengan benar)! 


E. BahanBacaanGurudanPeserta Didik 


1. 


ImankepadaMalaikatTermasukPondasiKepercayaandalamlslam 
Imankepadamalaikattermasukrukuniman.MalaikatadalahmakhlukAllah 
Swt.yangdiciptakandariNurllahi(cahayaAllahSwt.).Merekabertugas 
untukmengurusiberbagaiurusanyangdiperintaholeh-Nya. 
Imankepadamalaikatberartimengakuikeberadaanmerekayangselalu 
taatkepadaAllahSwt.Malaikatdiciptakanuntukmengabdikepada-Nya. 
Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Allah Swt. 
mengisyaratkannya dalam Q.S. al-Anbiya/21: 19. 


5 P 7 5 sa & 3 " Bi : 1 
PERAS As Ip PN op 3 ah 


(4 : AK 8) ) Se 
“Danmilik-Nyasiapayangdilangitdandibumi.Dan(Malaikat-Malaikat) yang di 
sisi-Nya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah-Nya dantidak 
(pula) merasa letih.” (Q.S. al-Anbiya/21: 19) 

AyatdiatasmenjelaskanbahwamalaikatadalahmakhlukAllahSwt. 
yangtaatdalammelaksanakantugas.AllahSwt.yangmemilikikekuasaan 
baikdilangitmaupundibumi.Diayangmenciptakan,mengatur,dan menguasai 
makhluk-Nya. Kekuasaan-Nya meliputi malaikat yang ada di sisi-Nya. 

Merekatidakmerasaletihdanlelahuntukmengabdikepada-Nya. 

Ingintahutentangsifatdanperilakumereka?Marikitabacauraian berikut. 

SifatdanperilakuMalaikatantaralainadalah: 

a. SelalutaatkepadaAllahSwt.dantidakpernahmaksiatkepada-Nya. 

b. Sesuai kehendak Allah Swt., Malaikat dapat berubah wujud. Jibril 
pernah mendatangi Nabi Muhammad saw. dengan menyamar seperti 
sahabatdengan nama Dihyah al-Kalbi juga seperti sahabat dari Arab 
Badui. 

. Tidakmakandanminum. 

. Tidakberjeniskelamin. 

. TidakpernahberhentidanletihberibadahkepadaAllahSwt. 
Senangterhadapmajelis zikir. 

. Mendoakanhambayangmenunggusalat berjamaah. 

Setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan membahas 
perbedaannya dengansifatjindanmanusia.Sifat- 
sifatjinantaralainyaitu:a)diciptakan dari nyala api, b) makhluk gaib, c) ada 
yang patuh dan durhaka, d) memilikinafsu, dan e) seperti manusia, 
mereka makan dan minum. Sedangkan sifat manusia antaralainyaitu: a) 
berasal dari tanah, b) makhluk kasat mata, c) seperti jin, ada yang taat dan 
durhaka, d) memiliki potensi biologis, seperti makan dan minum, e) 
potensi berpikiryangdapatberubah, dan f) memiliki hawanafsu. 
Malaikattidakdiberikankekuatanmenganalisissepertimanusia.Malaikattund 
uk dan patuh kepada ketentuan Allah Swt. Malaikat tidak memiliki 
kekuatan untuk menyangkal atau durhakake pada Allah Swt. 


ma Mo Oon 


2. Tugas Malaikat 

Secaraumum,tugasmalaikatadalahsebagaiberikut: 
Menyampaikanwahyuataurisalahkepadapara nabi. 
Meneguhkanhatiparahamba-hambaAllahSwt.yangtulus. 
Menjagaorang-orangyangberimanbaikdiduniamaupundiakhirat. 
Perantarauntukmelaksanakanhukumanbagiorang-orangyangkafir. 
Mendorongmanusiauntukberbuatbaik. 

ibawabihidisaparbonmamamalaikatbenkoi tugasnya: 

. Malaikat Jibril 

Wahyu kepada nabi dan rasul disampaikan oleh Jibril. Malaikat Jibril 
memiliki nama lain yaitu Ruh al-Guds, Ruh al-Amin, dan Namus. 

l. MalaikatMikail 
Malaikat Mikail memiliki tugas sebagai pengatur kesejahteraan 
makhluk seperti menurunkan hujan, mengatur awan dan angin, dan 
membagi-bagikan rezeki ditugaskan pada Mikail. 

m. Malaikat Israfil 
Israfil memiliki tugas meniup terompet (sangkakala) pada hari kiamat 
dansaat hari kebangkitan di Padang Mahsyar. 

n. Malaikat Izrail 
Izrailmemilikitugasmencabutnyawaseluruhmakhlukhidupbaikmanusia,ji 
n, iblis, setan, maupun malaikat apabila telah tiba waktunya. 

o. Malaikat Munkar. 
Munkarmemilikitugasbertanyakepadaorangyangberadadalam kubur. 

p. Malaikat Nakir 
Nakir sama seperti Munkar bertugas bertanya kepada orang yang 
berada dalam kubur. 

g. Malaikat Rakib 
Semuapekerjaanyangbaikpadasetiapmanusiasejakakilbaligsampai akhir 
hayat dicatat oleh Rakib. 

r. Malaikat “Atid 
Semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balig sampai akhir 
hayat dicatat oleh “Atid. 

s. Malaikat Ridwan 
Ridwan memiliki tugas menjaga dan mengatur kesejahteraan 
penghunisurga. 

t. Malaikat Malik 
Malik disebut juga Zabaniyah yang bertugas menjaga dan mengatur 
siksa (azab) bagi para penghuni neraka 


«YP AN 


3. HubunganimankepadaMalaikatdenganAktivitasKehidupan 

Ketika kalian berada di tempat tersembunyi sendirian, apakah benar- 
benar kalian sendirian? Apakah benar-benar tidak ada yang melihat dan 
mengawasi kalian?Oh,tidak.ImankepadaAllahSwt.danmalaikat- 
Nyamemastikan kita tidak pernah sendirian. Kita selalu bersama-Nya dan 
dua malaikat yang ditugaskan mengawal dan mengawasi kita. Siapa 
mereka? Tentu kalian sudah 
tahu,yaituRakibdan'Atid.Dalampengawasanduamalaikatini,seluruh gerak- 


gerikkitaterawasidantercatatsangatrapihdalambukuamalkita. 


Oleh karena itu, kita harus sangat hati-hati dalam hidup ini. Iman 
kepadamalaikatitubukansekedarpercayaadamalaikat.Atauhanyameyakinib 
ahwa mereka memiliki tugas-tugas tertentu. Iman kepada malaikat harus. 


HikmahBerimankepadaMalaikat 
BerimankepadamalaikatAllahSwt.memilikibeberapahikmahyaitusebagai 
berikut: 
a. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Swt. Dengan 
bercermin diri kepada ketaatan malaikat. 
b. Menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan 
merasa diperhatikan oleh malaikat. 
c. Tetapoptimisdalamberusaha.AllahSwt.akanmemberiilmumelalui Jibril 
dan memberi rezeki melalui Mikail. 
d. BerusahadenganoptimisdilandasikeyakinanbahwaAllahSwt.akan 
memberikan rezeki melalui malaikat yang ditugaskannya. 
e. Mendorongpeningkatanamalsalehsebagaibekaluntukkehidupanakhira 
t. 
PerilakuMenumbuhkanKarakterPositifsehinggaTertanamDoronganuntuk 
Beramal Baik dan Menjauhi Amal yang Buruk 
Perwujudanperilakuyangmencerminkanberimankepadamalaikatantaralain 


a. Selalumemohonhidayahkepada- 
Nyadanbersyukurdengancaraberbagiilmudenganoranglain.Inimerupaka 
ncerminanberiman kepada malaikat Jibril. 

b. Berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepada-Nya 
untukmencari rezeki yang baik dan halal, sebagai cerminan beriman 
kepada malaikat Mikail. 

c. SebagaiorangyangberimankepadaMalaikatilsrafil,perilakuyang dapat 
diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah Swt. agar 
diselamatkandalammenghadapimusibah danhuru-haradunia,maupun 
saat terjadinya hari kiamat. 

d. Berusahamempersiapkandiriuntukmenghadapikematiandengan 
berdo'aagarterhindardarisiksaansakaratulmaut(ketikaajal menjemput). 
Ini merupakan cerminan beriman kepada malaikat Izrail. 

e. Selalu memohon kepada Allah Swt. agar dilapangkan di alam kubur dan 
diringankandarisiksakuburmenjadicerminanberimankepadaMunkar dan 
Nakir. 

f. Mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman 
kepada Malaikat Rakib. 

g. Cerminan beriman kepada malaikat 'Atid dapat diwujudkan 
denganmenjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang 
jelek dan menjauhi perilaku tercela. 

h. CerminanberimankepadamalaikatRidwandiwujudkandengan 
memohonkepadaAllahSwt.agarmasuksurgadenganaman,menciptakan 
kedamaian dan ketentraman di dunia. 

i. CerminanberimankepadamalaikatMalikadalahmemohonkepada Allah 
Swt. agar terhindar dari siksaan api neraka. 


F. Glosarium 
Mukjizat : kejadian luar biasa yang terjadi pada diri seorang rasul untuk 
melemahkan kaum yang membantah dan meragukan kenabian. 
Munkar :semuabentukkedurhakaanpadaAllahswt.Yangtakbisaditerimaakal 
sehat juga naluri manusia. 


G. Daftar Pustaka 

Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Guru 
PendidikanAgama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 

Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Siswa 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 

Al-'Ajami,AbuZaid.2012.AkidahlIslamMenurutEmpatMazhab.Jakarta: Pustaka 
al-Kautsar 

Al-Asygar, UmarSulaiman.2018. RahasiaAlamMalaikat,Jin,danSyetan. 
Jakarta:OisthyPress 

Harahap,MusthafaHusein.2012.RisalahTauhid.Bekasi:Al-Musthafawiyah 

Hudarrohman. 2012. Rukun Iman. Jakarta: Balai Pustaka 


MODUL 7.8.1 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


Padaakhirfase,pesertadidikmemahamipentingnyaverifikasi(tabayun)informasi 
sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita palsu. 


INFORMASIUMUM 
G. Identitas Modul 


Penyusun : Ida Farida Isnaeni, M.Pd.I 
Institusi :SMP Negeri 1 Purwokerto 
Tahun : 2022-2023 
Jenjangsekolah: 

SMP Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40Menit-120 Menit 


H. KompetensiAwal 
Peserta didik mampu memahami pentingnya instrospeksi diri untuk menjadi 
pribadi yang lebih baik setiap harinya 


I. ProfilPelajarPancasila 
1. BerimandanbertakwakepadaTuhan yangMahaEsadanBerakhlak Mulia 
2. Berpikir Kritis 
3. BerkebhinekaanGlobal 
4. Mandiri 


J. SaranadanPrasarana 
Ruangkelas,mediaaudiovisual,Internet 


K. TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalammencernadanmemahamimateriajar 


L. Model pembelajaran 
PembelajarantatapmukadenganmodelinguiryApabiladilakukanPJJ,alternatifyang 
digunakan adalah pembelajaran dengan blended learning 


KOMPONENINTI 
I. Tujuan Pembelajaran 
e Peserta didik dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial 
dengan menghindari gibah dan menumbuhkan sikap tabayun dengan benar 


J. PemahamanBermakna 
Setelahmempelajarimodulajarini, pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsanga 
t 
bermaknayangdapatimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmaupund 
i masyarakat, seperti: 
e Pentingnya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat 
dan menyesatkan 


e Membedakanantaraghibahdengantkritik 
K. PertanyaanPemantik 
e Bagaimanamenghindarigibah? 


e Apaperbedaanantaragibahdengankritik? 


L. Persiapanpembelajaran: 
e Pertemuan1:Menghindarigibahdanmenumbuhkansikaptabayun 


M. KegiatanPembelajaranPertemuanke-1 


. Da : Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan aa 
Pendahuluan g. Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15menit 


pembelajaran. 

h. Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 

i. TESDIAGNOSTIK(nonkognitifdan kognitif) 

j.  Gurumemberikanmotivasibelajar 

k. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

|. Gurumemberikanpertanyaanpemantikterkaitmateri 
yangakandipelajari. 


Inti 4. Gurumemintapesertadidikuntukmengamatilnfografis 90menit 
garis besar materi tentang Islam melarang gibah, 
inspirasi Islami untuk menghindari gibah, Islam 
menganjurkan tabayun, tabayun pada informasi media 
sosial, dan hikmah tabayun. 
5. Gurumemberikanpenjelasantambahanapabilapeserta 
didik belum memahami Infografis. 
6. Gurumenyampaikankatakuncipadamateriyang 
Dipelajari 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 


10. MengidentifikasimasalahyaitupesanIslammenjauhi 
gibah dan menumbuhkan sikap tabayun. 

11. Merumuskanhipotesisataupertanyaanmengenaipesan 
Islam menjauhigibah dan menumbuhkan sikaptabayun. 

12. Mengumpulkandatatentangpesanlslammenjauhi 
gibah dan menumbuhkan sikap tabayun. 

13. Menganalisisdanmenginterpretasikan data. 

14. Mengambil kesimpulan 


Penutup 15. Guru memberi apresiasi terhadap hasil kerja siswa. 15menit 
16. Guru merefleksikan materi yang telah dipelajari 
17. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 
18. Sebelum berdoa, guru mengingatkan peserta didik untuk 
benar-benar menjaga ibadah dalam kehidupan 


N. Asesmen 
5. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
6.  Asesmenindividudan Kelompok 
7. Tertulis(PGdan Uraian) 
8. Performa(sikapdan keagamaan) 


O. Pengayaandan Remedial 

e Pengayaan 
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

e Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


P. RefleksiPesertaDidikdanGuru 
4. Guru memintapesertadidikmembacakisah inspiratif 
5. Gurumembimbingpesertadidikuntukmengklarifikasidanmenyebutkannilaipenti 
ng yang terkandung dalam kisah tersebut 
6. Gurumemintapesertadidikmenyimpulkanhikmahdarikisahinspiratifsebagaibent 
uk refleksi diri. 


Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 
SMP Negeri 2 Tolangohula uru Mata Pelajaran 


Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
E. LembarKerjaSiswa 
3. Lembar Kerja siswa untuk menghindari gibah dan menumbuhkan sikap 
tabayun. 
Silahkantulis3pertanyaansebagaimanapadatableberikutkemudianserahkanpertany 
aan tersebut pada teman kalian untuk dijawab 


| 
rtanyaan 


4. Essay 
Deskripsikanpesanlslamtetangsikaptabayyundalammenerimaberitaatauinformasi 
F. BahanBacaanGurudanPeserta Didik 
-Islam Melarang Gibah Gibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan 
kekuranganoranglain.Padagibah,terdapatpembicaraanmengenaikejelekanatau aib 
orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Islam melarang umatnya untuk 
gibah. Gibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini 
ditegaskan dalam Al-Our'an O.S. al- Hujurat/49: 12 


=. 2 a 
= = = 
m T - pe 


2 - €E - — = = 
En ai Si Jb ol asii 
Ba 


E am — t Ea a 
Ki SA ASI D Abel 132513 


- - eg m T e ie > Ay. ka Sa ae 
j Sma | 


“Wahaiorang-orangyangberiman!Jauhilahbanyakdariprasangka,sesungguhnya 
sebagianprasangkaitudosadanjanganlahkamumencari-carikesalahanoranglain dan 
janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah 
adadiantarakamuyangsukamemakandagingsaudaranyayangsudahmati?Tentu kamu 
merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima 
tobat, Maha Penyayang” (Q.S. al- Hujurat: 12). 

Berdasarkan ayat di atas orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka 
buruk, apalagi tidak disertai bukti. Sebagian prasangka yang tidak disertai bukti 
adalah perbuatan dosa. Umat Islam jangan pula mencari-cari kesalahan untuk 
mencemoohnya 

InspirasilslamiuntukMenghindariGibah 
Perbuatan gibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kalian terhindar dari 
perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya gibah, antara lain: 
a. Membicarakankeburukanoranglaindengankeinginanmengangkatderajat 
dirinya sendiri. 
Sikapiriterhadapkeberhasilandankesuksesanoranglain. 
Sikapegoisyangcenderungmerendahkanorang lain. 
Balasdendamterhadaporanglainatasperilakuterhadapdirinya. 
Amarahyangtidakterkendali. 
Bercandatanpadisadaridengan merendahkanoranglain. 


Tp ap 


Faktor-faktoragarterhindardarighibah,antara lain: 

g. Berkumpuldenganorang-orangyangsaleh 

h. MenyadaridiribahwaAllahSwt.membenciseseorangyangmenggunjing 
saudaranya 

i. ' Berintrospeksidiridenganmelihataibdirisendiridanselaluberusaha 
memperbaikinya 

j. Menjagalisan 

k. Berfikirpositif 

I. MemohonperlindungankepadaAllahSwtdenganberdoa 

-IslamMenganjurkan Tabayun 

Secarabahasa,tabayunberartimencarikejelasantentangsesuatuhinggajela 

s dan benar keadaannya. Adapun menurut istilah, tabayun adalah proses 

yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita, dengan sikap tidak 

tergesa-gesa dalam memutuskan, sehingga permasalahan menjadi jelas dan 

benar. Tabayun sangat penting untuk memeriksa kebenaran informasi atau 

berita dengan teliti. 


G. Glosarium 
Ghibahadalahperbuatandimanakitamembicarakanaibataukeburukanoranglain 
Tabayyun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar 
keadaannya. 
Infografisadalahpenyajiangarisbesarmateridalambentukteksdangambar.Denga 
n 
membacainfografis,pesertadidikdapatmemahamigarisbesarmateriyangdisajika 
n pada setiap bab untuk mencapai Capaian Pembelajaran 


H. Daftar Pustaka 
Kemdikbudristek. 2022-2023 . Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Guru 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Siswa 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 

LPMO.2019.Al-Our' andanTerjemahannya.Jakarta:KementerianAgama RI. 

Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi Pekerti Kelas 7. Jakarta: 
Kemdikbud RI 3. Dedi Wahyudi,. 2017. Pengantar Akidah Akhlak dan 
Pembelajarannya. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 


MODUL 7.8.2 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


PadaakhirfaseD,pesertadidikmampumemahamipentingnyaverifikasi(tabayun)infor 
masi sehingga dia terhindar dari kebohongan dan berita palsu. 


INFORMASIUMUM 
G. Identitas Modul 


Penyusun : Ida Farida Isnaeni, M. Pd. I.... 
Institusi :SMP Negeri 1 Purwokerto 
Tahun : 2022-2023 

Jenjangsekolah: 

SMP Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40Menit-120 Menit 


. KompetensiAwal 
Peserta didik mampu memahami pentingnya instrospeksi diri untuk menjadi 
pribadi yang lebih baik setiap harinya 


. ProfilPelajarPancasila 

1. BerimandanbertakwakepadaTuhan yangMahaEsadanBeraklak Mulia 
2. Berpikir Kritis 

3. BerkebhinekaanGlobal 

4. Mandiri 


SaranadanPrasarana 
Ruangkelas,mediaaudiovisual 


. TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalam mencernadanmemahami materiajar 


Model pembelajaran 
PembelajarantatapmukadenganmodeldiscoverydanberbasisprodukApabiladilakuk 
an PJJ, alternatif yang digunakan adalah pembelajaran dengan blended learning 


KOMPONENINTI 
H. Tujuan Pembelajaran 


e Pesertadidikdapatmenelaahperbedaanantarakontengibahdengankritikdan 
review produk di media sosial dengan benar. 
e Pesertadidikdapatmenyusunreviewkontendimediasosialdenganbenar 


I. PemahamanBermakna 

Setelahmempelajarimodulajarini,pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsanga 

t 

bermaknayangdapatimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmaupund 

i masyarakat, seperti: 

e Pentingnya mencermati setiap informasi yang diterima supaya tidak tersesat 
dan menyesatkan 

e Membedakanantaraghibahdengan kritik 


J. PertanyaanPemantik 
e Apaperbedaanantaragibahdengankritik? 


e Bagaimanamenciptakanharmonisosialdalamkehidupan? 


K. Persiapanpembelajaran: 
e Pertemuan2:Perbedaankontengibahdengankritikdanreviewprodukdimediasosial. 


L. KegiatanPembelajaranPertemuanke-2 


A AE : Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan naa 
Pendahuluan 7) Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15menit 


pembelajaran. 

8) Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran,kerapihanpakaian,danposisitempatduduk. 

9) TESDIAGNOSTIK(nonkognitifdan kognitif) 

10) Gurumemberikanmotivasibelajar 

11) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

12) Gurumemberikanpertanyaanpemantikterkaitmateri 
yangakandipelajari. 


Inti 7. Gurumenyajikanstimulusdenganberupabahankajian 90menit 
awal tentang tabayun pada informasi media sosial dan 
hikmah tabayun. 

8. Guru mengidentifikasi permasalahan yang relevan 
dengan materi. 

9. Mencari dan mengumpulkan data tentang materi yang 
dikaji 

10. Mendiskusikantemuanhasilpencarian. 

11. Membandingkanhasildiskusiantarkelompokterhadap 
temuan. 

12. Menyimpulkanhasildiskusidan kajian. 
Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Pembelajarandimulaidenganpertanyaantentang 
menyusun review konten padabeberapa flatform 
mediasosial. 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 


e) Membuatreviewkontenpadabeberapaflatform 
media sosial. 

f) Mempresentasikanhasilproduk. 

g) Mengevaluasipengalamansaatmembuatproduk, 
bersama melakukan refleksi 


Penutup 5. Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 15menit 

Gurumerefleksikanmateriyangtelahdipelajari 

7. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

8. Sebelumberdoa,gurumengingatkanpesertadidik 
untukbenar-benarmenjagaibadahdalamkehidupan 


o` 


M.Asesmen 
5. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
6. Asesmenlndividudan Kelompok 
7. Tertulis(PGdan Uraian) 
8. Performa(sikapdan keagamaan) 


N. Pengayaandan Remedial 

e Pengayaan 
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

e Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 
SMP Negeri 2 Tolangohula as ra Pelajaran 
| > f- han 
—L — 


< Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
E. LembarKerjaSiswa 
Secaraberkelompok,lakukantugasberikut: 
1. CariSinformasiberitatentangkeagamaandengantemaataujudulyangsamapad 
a sumber internet 
2. Bedakaninformasihoaxdantidaknyaberitatersebutdenganmenyertakanalam 
at URL-nya 
3. Beripenjelasanhoaxatautidaknyaisiberitaterse 
but Jawaban ditulis pada kertas yang telah 
disediakan 
Rubrikpenilaiannyasebagaiberikut: 


AspekPenilaian Jumlah 
1 2 3 Skor 


No Nama 


dst 
AspekPenilaian: 

4. Kejelasandankedalamaninformasi,skormaksimal3 

5. Keakuratansumberyangdipakai,skormaksimal3 

6. Kejelasandankerapihanresume/rangkuman,skormaksimal4 Skor 


Maksimal: 10 


F. BahanBacaanGurudanPeserta Didik 

Tabayun pada Informasi Media Sosial. Setelah kalian memahami tentang 
Tabayun, bagaimana cara agar informasi yang diterima itu jelas? 
Berikutiniadalahbeberapateknikyangbisadigunakan. 

Sumberinformasidipastikandenganbenar.Halinidapatdilakukandenganmelihat 
kompetensi sumber yang dirujuk. Apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan 
informasi yang benar. 
c. Pastikanisiinformasiberisi kebenaran. 
d. Pastikantempatdanwaktuinformasiyangdiperolehadalahbenar. 
Bagaimana kalian bertabayun dalam bermedia sosial? Media sosial yang online 
memudahkan saling komunikasi, partisipasi, berbagi informasi dan menciptakan isi. Kita 
telah mengenal beberapa flatform media sosial. Media sosial ini telah menjadi sarana 
umum kehidupan individu untuk berkomunikasi dengan sesama, juga pada proses 
pembelajaran. Tentu kalian sudah memiliki pengalaman mengenai hal ini. 
Informasi yang menyebar di kalangan remaja dipandang cepat akibat media sosial. 
Seperti halnya virus, informasi dalam media sosial berkembang dan cepat menyebar 
luas. Adaptasi remaja di Indonesia sangat cepat terhadap perkembangan teknologi 
komunikasiyangadasaatini.Marikitalihat,banyakremajayangmenggunakangawai di pusat 
keramaian.Penggunaanmediasosial juga memiliki dampaknegatif.Dampak negatif itu 
diantaranya adalah: 
d. Kebebasan informasi 

Keterbukaan informasi yang ada dalam media sosial tersebut dapat 
menimbulkandampaknegatif.Contohnyadalaminternetdapatditemukan informasi 


yangseharusnyabelumlayakdikonsumsi.Siapapunbisamelihatnya,apabilatidakada 
penyaringan. 
e. Sikapsosialyangmelemah 

Perhatian, aktivitas dan waktu sebagian orang seolah disita oleh penggunaan 
ragam media sosial. Kesibukan mengakses berbagai media sosial menyebabkan interaksi 
dalam lingkungannya mulai berkurang. 

f. Kelalaiandalamkewajibanagama. 

Penggunaan media sosial yang berlebihan menyebabkan orang lalai dalam 
kewajiban agama. Kesibukan dalam media sosial mengabaikan waktu yang sangat 
berharga untuk beribadah. 

Tabayun sangat berarti untuk menangani berita hoax. Pengguna yang mudah 
menerima berita hoax, akan merugikan dirinya dan pihak lain. Bagaimana cara agar kalian 
tidak tertipu berita hoax? 

Berikutiniadalahbeberapa teknisnya. 

f. Hati-hatidenganjudulprovokatifJudulsensasionaldalamberitahoaxbiasanya 
bersifat provokatif. 

g. Cermatialamatsitus 

h. Periksa fakta 

i. Cekkeaslianfoto 

j. Ikutsertagrupdiskusianti-hoax 


. Glosarium 


Ghibah adalah perbuatan di mana kita membicarakan aib atau keburukan orang lain 
Tabayyunadalahmencarikejelasantentangsesuatuhinggajelasdanbenar keadaannya. 
Hoaxadalahberitabohongatautidakbersumber 


. Daftar Pustaka 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Siswa Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


LPMO.2019.Al-Our' andanTerjemahannya.Jakarta:KementerianAgamaRl. 
Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi Pekerti Kelas 7. Jakarta: Kemdikbud 


RI 3. Dedi Wahyudi,. 2017. Pengantar Akidah Akhlak dan Pembelajarannya. 
Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 


MODUL 7.9.1 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


PadaakhirfaseD,pesertadidikmemahami RukhsahataukemudahandariAllahdalam 
beribadah kepada-Nya 


INFORMASIUMUM 
G. Identitas Modul 


Penyusun : Ida Farida Isnaeni, M. Pd. I.... 
Institusi :SMP Negeri 1 Purwokerto 
tahun : 2022-2023 

Jenjangsekolah: 

SMP Kelas : VII 


Alokasiwaktu  :3 JP x40Menit-120 Menit 


H. KompetensiAwal 
Peserta didik memahamiRUKHSAH:kemudahan dari Allah SWT dalam beribadah 
kepada Nya 


I. ProfilPelajarPancasila 
1. BerimandanbertakwakepadaTuhan yangMahaEsadanBerakhlak Mulia 
2. Berpikir Kritis 
3. Mandiri 


SaranadanPrasarana 


Mediaaudiovisual,LCD,Laptop, classroom 


. TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalammencernadanmemahamimateriajar 


Model pembelajaran 
modelpembelajaran inguiry 


KOMPETENSIINTI 
H. Tujuan Pembelajaran 
Pesertadidikmampumenjelaskanmaknarukshsahdalam ibadah 


I. PemahamanBermakna 


Rukhsahmemberikankeringanansetelahsebelumnyadilarang 
Memahamirukhsahdilakukanapabilaadaketidakmampuanseeorangmelakukansh 
alat, puasa dinganti dengan ibadah yang lain 
Menghormatitemanyangseimandanyangtidakseimantanpapandang bulu 


J. PertanyaanPemantik 
e Mengapaagamamengajarkanrukhsah? 


K. Persiapanpembelajar: 


Pertemuan1 
Pertemuan2 
Pertemuan3 
Pertemuan 4 
belikan (3 jp) 
Pertemuan5 


:Mengidentifkasimemahamimaknarukhsah(3JP) 
:Mengidentifikasihikmahrukhsah(3jp) 
:Mendiskusikanrukhsahdandalilnaqlinya.(3jp) 

: Mendiskusikan mind maping atau bahan yang akan dijual 


:Membuatposterbaganmengenairukhsah 


L. KegiatanPembelajaranPertemuanke-1 


Kegiatan 


Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


Pendahuluan 


6. Peserta didik melakukan do'a sebelum belajar (meminta 
seorang peserta didik untuk memimpin do'a). 

7. Guru mengecek kehadiran peserta didik dan meminta 
peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan 
peralatan yang diperlukan. 

8. Guru mengapersepsi pengetahuan awal peserta didik 
tentang rukhsah. 

9. Gurumemotivasisiswadenganmenunjukkanvideotentang 
hikmah dari rukhsah 

10. Peserta didik menerima informasi tentang kompetensi, 
ruanglingkupmateri,tujuandanmanfaatpembelajaran, 
kegiatanpembelajaran,sertametodepenilaianyangakan 
dilaksanakan. 


15menit 


Inti 


Langkah1. Observasi/Mengamati. 

4. Peserta didik dipandu oleh guru untuk menyaksikan 
video makna rukshsah dalam shalat,puasa. 

5. Guru menghubungkan materi yang akan dipelajari 
dengan pengalaman peserta didik dan materi 
sebelumnya 

6. Peserta didik dengan bimbingan guru mengingatkan 
kembali materi prasarat 


Langkah2.MengajukanPertanyaan 
Peserta didik dipandu oleh guru merumuskan 
pertanyaan-pertanyaan terkait makna rukshsah 


Langkah 3. Mengajukan dugaan/ kemungkinan jawaban 
Peserta didik membuat hipotesis dari pertanyaan yang 


muncul. 


Langkah4.Mengumpulkandata 


90menit 


Kegiatan 


Deskripsi Kegiatan 


Alokasi 
waktu 


4. Gurumengelompokkanpesertadidikmenjadibeberapa 
kelompok secara heterogen, dengan jumlah 4-5 
orang/kelompok 

5. Pesertadidikmelakukankegiatansesuaipetunjukpada 
LKS 
maknarukshsahdalamshalat,puasa 

6. Dalam kelompok, Peserta didik mengumpulkan 
informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
munculdiLKSdenganberdiskusibersamakelompokdan 
membaca buku siswa. 


Langkah4.Mennginterpretasidata 
Dalam kelompok, Peserta didik mengolah informasi 
untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul 
di LKS dengan berdiskusi bersama kelompok dan 
membaca referensibaik digital maupun non digital 


Langkah5. Pembuktiandata 

3. Beberapa perwakilan kelompok mempresentasikan hasil 
pengamatan yang telah dilakukan di depan kelas dengan 
bimbingan guru untuk memberikan verifikasi 

4. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan 
serta menganalisis hasil presentasi meliputi tanya jawab 
untuk mengkonfirmasi, memberikan tambahan informasi, 
melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya 


Langkah6. Kesimpulan/generalisasi 

Peserta didik menyimpulkan konsep yang telah dibangun oleh 
Peserta didik berkaitan dengan makna rukshsah dalam shalat, 
puasa 

Guru mengevaluasi pemahaman siswa dengan cara memberi 
pertanyaan secara lisan tentang makna rukshsah dalam shalat, 
puasa 


Penutup 


6. Gurumemberikanapresiasiataspartisipasisemua peserta 
didik. 

7. Pesertadidikmelakukanrefleksiterhadapproseskegiatan 
pembelajaran hari ini dengan arahan guru 

8. Gurumemberikanguiztentangrukshsahshalat,haji, puasa 

9. Gurumengingatkansiswauntukmembacamateri 
berikutnya 

10. Gurumenutuppembelajarandenganmemberikan salam 


15menit 


M.Asesmen 
3. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
siswamengisikanperasaannyasebelumdansetelahpembelajaranhariinidengan 
memberikan titik dibawah gambar emosi. 


CE @s 


Kecewa Biasa Senang 


4. AsesmenselamaprosespembelajaranJurnalSikapProfilPelajar Pancasila 


No. | Teknik Bentuk Waktu 
Instrumen Pelaksanaan 
1. Observasi | Lembar Observasi (Catatan | Saatpembelajaranberlangsung 
Jurnal) 
Nama Catatan perilaku Tindak 
No Tanggal Siswa saatpembelajaran Butir Sikap Lanjut 
1. 


N. Pengayaandan Remedial 
e Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 
e  Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


Mengetahui Tolangohula , ...... Januari 2023 
KepalaSMP Negeri 2 Tolangohula (ha Pelajaran 
P gi A 2 7 
2 N ! , pi: ai han 
Op, KY Y an 


á Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1 007 


LAMPIRAN 
E. LembarKerjaSiswa 
LembarKerjasiswauntukmengetahuimaknarukshsahdalamshalat, puasa. 


JENISPERISTIWA BAGAIMANATANGGAPANMU 
Temansekelasadayangbeda agama Harus saling menghargai walaupun 
beda agama 


F. BahanBacaanGurudanPeserta Didik 

Manusia diciptakan Allah hakikatnya hanya untuk beribadah kepada-Nya. Allah 
menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Bekal yang luar biasa ini mesti 
digunakan oleh manusia untuk total menghamba kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, 
“Bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.” (QS Ali Imran: 102). 

Allah menyuruh kita untuk tidak sekejap waktu pun bermaksiat atau berleha-leha. 
Setiap detik kita harus melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Namun, Allah SWT juga 
menciptakan manusia dengan segala keterbatasan. Fisik manusia tidak akan bisa bekerja 
selama 24 jam terus-menerus. Beberapa mufasir pun berpendapat, ayat 102 surah Ali Imran 
di atas telah di-mansukh (diganti hukumnya) dengan ayat 16 surah at-Taghabun. 
“Bertakwalah kepada Allah semampu kalian.” 

Dalam khazanah fikih, bentuk kelonggaran dalam ibadah ini disebut rukhsah yang 
secarabahasabermaknakeringananataukelonggaran.Pengertrianrukhsahdalamkaidah ushul 
fikih adalah keringanan bagi manusia mukallaf dalam melakukan ketentuan Allah SWT pada 
keadaan tertentu karena ada kesulitan. Beberapa ulama mendefisinikan rukhsah sebagai 
kebolehan melakukan pengecualian dari prinsip umum karena kebuTuhan (al- hajat) atau 
keterpaksaan (ad-darurat). 

Hukum rukhsah pada dasarnya adalah ibahah (dibolehkan) secara mutlak karena 
sekadar adanya kebuTuhan atau karena keterpaksaan. Jika unsur kebuTuhan sudah 
terpenuhi dan keterpaksaan sudah hilang, maka hukumnya kembali ke semula, yakni azimah 
(melakukan seuatu perbuatan seperti yang telah ditetapkan Allah SWT). 

Dalil diperbolehkan rukhsah terdapat dalam Alquran surah Al Baqarah ayat 173, 
“Barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakan bangkai) sedang ia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.” 

Contoh azimah adalah berpuasa pada bulan Ramadhan wajib hukumnya bagi mukallaf, 
namun bisa menjadi rukhsah untuk orang yang sakit atau dalam perjalanan dengan 
menggantinya di hari lain. Memakan bangkai bisa menjadi rukhsah jika tidak ada makanan 
selain itu dan dikhawatirkan akan mengancam nyawanya. Jika kebuTuhan sudah terpenuhi, 
hukum memakan bangkai kembali ke keadaan semula, yakni haram. 

Rukhsah di sini bukan diartikan meminta kepada Allah SWT agar tidak dibebankan 
sesuatu karena apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulullah sudah menjadi ketentuan 
umum yang mesti dilaksanakan. 


Adabeberapapenyebabdiperbolehkannyarukhsah.Pertama,jikaadaketerpaksaan (ad- 


darurat)ataukebuTuhan (al-hajat).Misalnya,diperbolehkan.Bolehberbukapuasasaat 
Ramadhan karena sakit atau safar. Kedua, karena adanya uzur (halangan). Misalnya, 
musafirmenggasarshalatnya.Ketiga,untukkepentingandanmemenuhikebuTuhan orang 
banyak. 


G. Glosarium 
Rukhsah adalah artinya sesuatu yang dibolehkan kepada seorang mukallaf untuk 
melakukannya karena uzur atau ketidakmampuannya, padahal sesuatu itu 
diharamkan.Artinya, rukhsah dimaksudkan agar ibadah yang diperintahkan dapat 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa memberatkan dan membebani umat Islam. 
H. Daftar Pustaka 
LPMO.2019.AlOurandanterjemahannya.Jakarta:KementrianAgamaRl 
Rudi Ahmad Suryadidan Sumiyati.2020.PAldanBudi pekertikelas 7. Kemdikbud RI 
https://islam.nu.or.id/post/read/88521/definisi-rukhsah-dan-pembagian-hukumnya 


MODUL 7.10.1 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah- kisah 
penting dari Bani Umayyah, Abbasiyyah, Turki Usmani, Syafawi dan Mughal sebagai pengantar 
untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 


INFORMASIUMUM 


Identitas Modul 


Penyusun : Ida Farida Isnaeni, M. Pd. I.... 
Institusi :SMP Negeri 1 Purwokerto 
Tahun : 2022 

Jenjangsekolah: 

SMP Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40Menit-120 Menit 


. KompetensiAwal 
PesertadidikmemahamiprosesmasuknyalslamdiAndalusia 


. ProfilPelajarPancasila 
1. BerimandanbertakwakepadaTuhan yangMahaEsadanBeraklak Mulia 


2. Berpikir Kritis 
3. Kreatif 
4. Mandiri 
. SaranadanPrasarana 


Ruangkelas,mediaaudiovisual 


. TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalammencernadanmemahamimateriajar 


. Model pembelajaran 
Pembelajarantatapmukadenganmodelinguiry 


KOMPONENINTI 
O. Tujuan Pembelajaran 


Peserta didik mampu menceritakan sejarah Bani Umayyah di Andalusia dengan 
kata-kata sendiri 


R. PemahamanBermakna 


Setelahmempelajarimodulajarini,pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsanga 


t 


bermaknayangdapatimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmaupund 


i masyarakat, seperti: 


e Pentingnyamenumbuhkan semangatdalam mencari ilmu dan mengembangkan 
ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari 
e Memahami bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan perwujudan 
keberpihakan rahmat dan karunia Allah Swt. 


S. PertanyaanPemantik 


e MengapasejarahBaniUmayyah diAndalusia(756-1031M)pentingdipelajari? 
e BagaimanahubunganantaraBaniUmayyahdiDamaskusdenganBaniUmayyahdi 


Andalusia? 


T. Persiapanpembelajaran: 
e Pertemuan1:BaniUmayyahdiAndalusiadankejayaanIslamdiAndalusia(3JP) 


U. KegiatanPembelajaranPertemuanke-1 


12. 


13. 
14. 


15. 


tentang Bani Umayyah di Andalusia, kejayaan Islam di 
Spanyol, dan memetik nilai Islami dalam sejarah Bani 
Umayyah di Andalusia. 

Guru memberikan penjelasan tambahan apabila peserta 
didik belum memahami Infografis. 

Guru menyampaikankatakuncipadamateriyangdipelajari 
Identifikasi masalah atau materi pertanyaan mengenai 
sejarah dan kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah di 
Andalusia. 

Merumuskan hipotesis atau pertanyaan mengenai sejarah 
mengenaisejarahdankejayaanIslampadamasaBani 
Umayyah diAndalusia. 


: Ayana : Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Nara 
Pendahuluan o. Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15menit 

pembelajaran. 

p. Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 

q. Gurumemberikan apersepsi 

r.  Gurumelakukantesdiagnostik 

s. Gurumemberikanmotivasibelajar 

t. Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

u.  Gurumemberikanpertanyaanpemantikterkaitmateri 
yangakandipelajari. 

Inti 11. Peserta didik mengamati Infografis yang berisi materi | 90menit 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan Walk 
12. Mengumpulkandata. 
13. Menganalisisdanmenginterpretasikandata. 
14. Mengambil kesimpulan. 

Penutup 9. Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 15menit 


10. Guru merefleksikan bersama materi yang telah 
dipelajari 

11. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

12. Sebelumberdoa,gurumengingatkanpesertadidik 
untukbenar-benarmenjagaibadahdalamkehidupan 


ApabiladilakukanPJ),alternatifyangdigunakan adalah 
blendedlearning 


V. Asesmen 
9. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
10. Asesmenindividudan Kelompok 
11. Tertulis(PGdan Uraian) 
12. Performa(sikapdan keagamaan) 


W. Pengayaandan Remedial 


Pengayaan 

Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang 


X. RefleksiPesertaDidikdanGuru 


7. Guru memintapesertadidikmembacakisah inspiratif 

8. Gurumembimbingpesertadidikuntukmengklarifikasidanmenyebutkannilaipenti 
ng yang terkandung dalam kisah tersebut 

9. Gurumemintapesertadidikmenyimpulkanhikmahdarikisahinspiratifsebagai 
bentuk refleksi diri. 

Mengetahui Purwokerto ,.......... aan 

KepalaSMP Negeri 1 Purwokerto GuruMata Pelajaran 

Maryono, M. Pd. Ida Farida Isnaeni, M. Pd. I. 


NIP. 19691215 199412 1004 NIP. 19700313 200801 2 027 


LAMPIRAN 


J. 


LembarKerjaSiswa 
1. LembarKerjasiswauntukmengetahuisejarahberdirinyabaniUmayyahdi 
Andalusia. 


Silahkan tulis 3 pertanyaan sebagaimana pada table berikut kemudian 
serahkan pertanyaan tersebut pada teman kalian untuk dijawab 


2. Essay 
CeritakansejarahberdirinyaBaniUmayyahdiAndalusia! 


BahanBacaanGurudanPeserta Didik 

Islam masuk di Andalusia tahun 92 H. Saat itu Andalusia dikuasai oleh orang- orang 
Goth (Gothic). Musa' bin Nusayr sebagai gubernur Afrika Utara mengirim pasukan yang 
dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 710 M untuk melakukan penaklukan 
ke wilayah ini. Mereka tidak mendapatkan perlawanan yang intensif dari penguasa 
setempat. Hal ini didukung oleh situasi lemahnya politik pemerintahan dan rakyat tidak 
mendukungnya. 

Pasukan tersebut memperoleh keberhasilan pada tahun 712 M. Pasukan yang 
dipimpin oleh Musa' bin Nusayr berhasil menuju Andalusia melalui jalan lain yang tidak 
dilalui oleh Tariq bin Ziyad dan pasukannya. Pantai barat semenanjung Spanyol yakni 
Sevilla dan Merida berhasil ditaklukan. Kemudian mereka bertemu dengan pasukan Tariq 
di Toledo. Dua pasukan bergabung. Daerah taklukan meluas hingga ke Utara seperti 
Barcelona, Terrofona, dan Saragossa. 

Pada tanggal 15 Mei 756 M., 'Abd al-Rahman al-Dakhil memproklamirkan berdirinya 
Imarah Umayyah II di Andalusia (Spanyol). Hal ini menandakan secara resmi dimulainya 
kekuasaan kedua dari Dinasti Umayyah yang lepas dari Abbasiyyah di Baghdad. Wilayah 
Islam di Andalusia pada Umayyah II ini, dibagi menjadi lima provinsi (vice royalty) yang 
dikepalai oleh seorang amir. Pusat pemerintahannya adalah Cordova. 

Sejak masuk ke Spanyol, wilayah ini menjadi wilayah provinsi Islam di bawah Bani 
Umayyah di Damaskus. Namanya diganti dengan sebutan Andalusia. Pemerintah pusat 
Damaskus menempatkan seorang wali atau amir di Spanyol. Wali pertamanya adalah 
anak Musa' bin Nusayr yang bernama ‘Abd al-Aziz. Di Andalusia, “Abd al-Aziz menikah 
dengan Achelon seorang janda dari Roderick yang kemudian namanya diganti dengan 
Ummu 'Asim. Inilah penikahan campuran pertama antara seorang muslim dengan 
seorang wanita Spanyol. Setelah “Abd al-Aziz wafat, kepemimpinannya dilanjutkan oleh 
Muhammad bin Yazid sebagai penguasa Afrika Utara dan Spanyol. 

Penduduk Spanyol merasa bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah 
pemerintahlslam.Umatkristiani menikmatikebebasannyadantidakdiganggu dalam 


melaksanakan ibadah dan kebiasaannya. Golongan Yahudi benar-benar merasakan 
tertolong oleh kehadiran bangsa Arab ini. Mereka menjadi merdeka dan aktif 
membantubangsaArabdalammemerintahSpanyoldanmengembalikannegeriinike tingkat 
budaya yang tinggi. 


. Glosarium 


Dinastiadalahketurunanraja-rajayangmemerintahberasaldarisatukeluarga 

Bani adalah anak cucu atau keturuanan. Bani Umayyah berarti anak cucu atau 
keturunan Umayyah 
Infografisadalahpenyajiangarisbesarmateridalambentukteksdangambar.Dengan 
membacainfografis,pesertadidikdapatmemahamigarisbesarmateriyangdisajikan pada 
setiap bab untuk mencapai Capaian Pembelajaran 
Amiradalahseoranggubernuryangdiangkatuntukmemimpinsebuahwilayah 


Daftar Pustaka 
Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Guru Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Siswa Pendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


MODUL 7.10.2 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari 
kisah- kisah penting dari Bani Umayyah, Abbasiyyah, Turki Usmani, Syafawi dan 
Mughal sebagai pengantar untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke 
Indonesia. 


INFORMASIUMUM 
S. Identitas Modul 


Penyusun : Ida Farida Isnaeni, M. Pd. I.... 
Institusi :SMP Negeri 1 Purwokerto 
Tahun :2022 

Jenjangsekolah: 

SMP Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40Menit-120 Menit 


T. KompetensiAwal 
PesertadidikmemahamiperkembanganlslamdiAndalusia 


U. ProfilPelajarPancasila 
1. BerimandanbertakwakepadaTuhan yangMahaEsadanBeraklak Mulia 
2. Berpikir Kritis 
3. Kreatif 
4. Mandiri 


V. SaranadanPrasarana 
Ruangkelas,mediaaudiovisual 


W. TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalammencernadanmemahamimateriajar 


X. Model pembelajaran 
Pembelajarantatapmukadenganmodeljigsaw 


KOMPONENINTI 

Y. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik dapat menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa 
bani Umayyah di Andalusia dan memetakan para ilmuwan sesuai dengan keahlian 
di bidangnya 


Z. PemahamanBermakna 
Setelahmempelajarimodulajarini,pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsanga 


t 


bermaknayangdapatimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmaupund 
i masyarakat, seperti: 
e Pentingnyamenumbuhkan semangatdalam mencari ilmu dan mengembangkan 
ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari 
e Memahami bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan perwujudan 
keberpihakan rahmat dan karunia Allah Swt. 


AA. PertanyaanPemantik 


e BagaimanaperkembanganilmupengetahuanpadamasaBaniUmayyahdiAndalusia 


(756-1031) 


BB. Persiapanpembelajaran: 
Pertemuan 2 : Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di 


Andalusia (3 jp) 


CC. KegiatanPembelajaranPertemuanke-2 


orang. 

14. Tiaporangdalamtimdiberibagianmateriyangberbeda 
mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan nilai 
Islami sebagai hikmah kemajuan Bani Umayyah di 
Andalusia. 

15. Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang 
ditugaskan. 

16. Anggota materi yang berbeda yang telah mampelajari 
bagian/ sub bab yang sama bertemu dalam kelompok 
baru(kelompokahli)untukmendiskusikansubbab 
tersebut. 


P Aa s Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Pendahuluan 22) Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15menit 

pembelajaran. 

23) Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 

24) Gurumelakukantesdiagnostik 

25) Gurumemberikan apersepsi 

26) Gurumemberikanmotivasibelajar 

27) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

28) Guru memberikan pertanyaan pemantik terkait materi 
yang akan dipelajari. 

Inti 13. Siswadikelompokkankedalamtim-timyangterdiridari 4-6 | 90menit 


Alokasi 


Kegiatan Deskripsi Kegiatan waktu 


14. setelah selesai berdiskusi sebagai tim ahli tiap anggota 
kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar 
teman satu tim merekakuasai dan tiap anggota lainnya 
mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 

15. Tiap-tiapahlimempresentasikanhasildiskusinya. 

16. Gurumemberikan evaluasi. 


Penutup 13. Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 15menit 

14. Guru merefleksikan bersama materi yang telah 
dipelajari 

15. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada 
pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas tidak 
terstruktur. 

16. Sebelumberdoa,gurumengingatkanpesertadidik 
untukbenar-benarmenjagaibadahdalamkehidupan 


ApabiladilakukanPJ),alternatifyangdigunakan adalah 
blendedlearning 


DD. Asesmen 
13. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
14. Asesmenindividudan Kelompok 
15. Tertulis(PGdan Uraian) 
16. Performa(sikapdan keagamaan) 


EE. Pengayaandan Remedial 

7. Pengayaan 
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

8. Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntukme 
mahami materi atau pembelajaran mengulang 


FF. RefleksiPesertaDidikdanGuru 
10. Gurumemintapesertadidikmembacakisahinspiratif 
11. Gurumembimbingpesertadidikuntukmengklarifikasidanmenyebutkannilaipenti 
ng yang terkandung dalam kisah tersebut 
12. Gurumemintapesertadidikmenyimpulkanhikmahdarikisahinspiratifsebagai 
bentuk refleksi diri. 


Mengetahui Tolangohula , ...... Januari 2023 
KepalaSMP Negeri 2 Tolangohula as ra Pelajaran 


Sea Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
M. LembarKerjaSiswa 
1. Lembar Kerja siswa untuk mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan pada 


masa bani Umayyah di Andalusia. 
Lakukan telaah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani 
Umayyah di Spanyol! Tuliskan nama ilmuwan dan bidang keahliannya! Jawaban 
kalian ditulis dalam bentuk tabel di buku tugas. 


No. | N IE 


N. BahanBacaanGurudanPeserta Didik 


Spanyol adalah negeri yang subur. Dengan kesuburannya dapat menghasilkan 


ekonomi yang tinggi sehingga dapat melahirkan para cendikiawancendikiawan 
muslim. Pada bidang intelektual, ilmu astronomi, kedokteran, filsafat, matematika, 
kimia, dan fisika dikembangkan oleh para cendikiawan muslim. Sementara di bidang 
ilmu sosial, dikembangkan juga ilmu sejarah, sosiologi, dan sastra. 


Sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat penduduk 


kaummuslimindiSpanyoldansSisilia.Kkebudayaanyangpalingmenonjolterlihatpada 
munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. 


S. 


Fikih 

Kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki. Mazhab 
Maliki menjadi aliran fikih yang populer. Di antara ulama fikih yang terkenal 
adalah Ziyad ibn 'Abd al-Rahman. Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibn 
Yahya. Dia pernah menjadi kadi pada masa Hisyam ibn 'Abd al-Rahman. Fukaha 
terkenallainnnyaadalahMunziribnSa'idal-Baluti,AbuBakribnalOutiyyah,dan Ibn 
Hazm. 

Bahasadan Sastra 

Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan administrasi dalam pemerintahan 
Islam di Spanyol. Bahasa ini diajarkan kepada murid-murid, baik muslim maupun 
nonmuslim.MerekabanyakyangmahirdalambahasaArabbaikdalamberbicara 
maupuntatabahasa.UlamayangterkenaldalambidangbahasaArabdiantaranya 
IbnMalik,pengarangkitabAlfiyyah,Abu'Alial-Syiblt,lbnSayyidin,Ibnal-Hajj,Ibn 
Khuruf, Abu al-Hasan ibn Usfur, dan Abu Hayyan al-Garnati. 

Pada bidang sastra muncul beberapa tokoh penting. Ibn “Abd al-Rabbih, 
merupakanpujanggayangsezamandengan 'Abdal-RahmanllI.Diamenulisbuku 
al-“Igd al-Farid dan al-Agani. Ibn Hazm menulis sebuah antologi syair cinta 
berjudulTawgal-Hamamah. Abdal-WahidbinZaydan(1003-1071)danWalladah (w. 
1087) terkenal dalam bidang syair. Mereka berdua menggabungkan syair dengan 
nyanyian. Muwassah dan Jazal merupakan karya monumental mereka ciptakan 
pada masa itu sehingga orang-orang Kristen mengadopsinya untuk himne-himne 
Kristiani mereka. 


u. BidangSenidanMusik 
SyairdiSpanyoldidasarkanpadamodelsyairArab.Syairdigabungkandengan 
musik. Tokoh terkenal dalam bidang seni musik, yaitu al-Hasan ibn Nafi yang 
dikenal dengan Ziryab (789-857 M). Ziryab selalu tampil dalam perjamuan dan 
pertemuan di Cordova. Ia mahir dalam menggubah lagu. Ilmunya diajarkan pada 
anak-anak bahkan pada budak-budak, sehingga ilmunya menjadi terkenal. 
v. BidangFilsafat 
IbnBajahdengannamaaslinyaAbuBakrMuhammadibnal-Sayigmerupakan tokoh 
utama dalam sejarah filsafat Arab-Spanyol. Dia menulis buku terkenal, Tadbir al- 
Mutawahhidin. Selain dirinya, terdapat Abu Bakr ibn Tufail, penduduk asli Wadi 
Asy, sebuah dusun kecil di sebelah Timur Granada. Dia wafat pada usia lanjut pada 
tahun 1185 M. Dia banyak menulis bidang astronomi, filsafat, dan kedokteran. 
Hayy ibn Yagzan merupakan karya filsafatnya yang terkenal. Pada akhir abad 12 M, 
muncul seorang ahli filsafat dalam Islam yaitu Ibn Rusyd (Averroes) dari Cordova. 
la menjadi pengikut mazhab Aristoteles dalam bidang filsafat. 
w. BidangSains 
Pada masa Spanyol Islam, ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika 
astronomi, kimia dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Dalam ilmu kimia 
dan astronomi, muncul tokoh terkenal yaitu “Abbas ibn Farnas. Ia adalah orang 
pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim ibn Yahya al- 
Naggasmerupakanahlidalamastronomi.ladapatmenentukanwaktuterjadinya 
gerhanamataharidanmenentukanbeberapalamanya.Selainitu,iajugaberhasil 
membuatteropong — yangdapatmenentukanjarakantaratata — suryadanbintang- 
bintang. Dalam bidang obat-obatan, muncul nama Ahmad ibn Ibas dari Cordova. 
Umm al-Hasan ibn Abi Ja'far dan saudara perempuannya al-Hafiz adalah dua orang 
ahli kedokteran dari kalangan wanita. 
x.  BidangSejarah 
Padamasaini,munculpulapemikirdalambidanggeografidansejarah.Tokoh 
ilmuwangeografiyangterkenaldiantaranyaadalahAbu'UbaydAbdullahbin'Abd 
al-'Aziz al-Bahri dan Abu Hamid Muhammad al-Mazini. Ibn Jubair dari Valencia 
(1145-1228 M.) menulis tentangnegeri-negeri muslim di Mediterania dan Sicilia. 
Ibn Batatah dari Tangier (1304-1377 M.) melakukan perjalanan mencapai 
SamuderaPasaidanCina.RiwayatGranadadisusunolehlbnal-Khatib(1317-1374 M.) 
Tokoh terkenal lainnya yaitu Ibn Khaldun dari Tunisia, merupakan perumus filsafat 
sejarah. Perkembangan ilmu sejarah di Spanyol tidak terpisahkan dari peran Ibn 
Khaldun (1332-1406 M.) Ia dikenal sebagai tokoh yang ahli dalam analisis sejarah 
murni ataupun historiografi. Karyanya yang terkenal adalah Mugaddimah, yang 
digunakan sebagai rujukan ilmu sejarah hingga sekarang ini. 


O. Glosarium 
Mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam 
memecahkan masalah atau mengistinbathkan hukum Islam 
Filsafatadalahkajianmasalahmendasardanumumtentangpersoalansepertieksis 
tensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran dan Bahasa. 


P. Daftar Pustaka 
Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Guru 
PendidikanAgama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku Siswa 
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


MODUL 7.10.3 
CAPAIANPEMBELAJARAN 


Pada akhir fase D, peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah- kisah 
penting dari Bani Umayyah, Abbasiyyah, Turki Usmani, Syafawi dan Mughal sebagai pengantar 
untuk memahami alur sejarah masuknya Islam ke Indonesia. 


INFORMASIUMUM 
S. Identitas Modul 


Penyusun : Ida Farida Isnaeni, M. Pd. 1.... 
Institusi :SMP Negeri 1 Purwokerto 
Tahun : 2022 

Jenjangsekolah: 

SMP Kelas : VII 


Alokasi waktu :3 JP x40Menit-120 Menit 


T. KompetensiAwal 
PesertadidikmemahamiperkembanganlslamdiAndalusia 


U. ProfilPelajarPancasila 
1. BerimandanbertakwakepadaTuhan yangMahaEsadanBeraklak Mulia 
2. Berpikir Kritis 
3. Kreatif 
4. Mandiri 


V. SaranadanPrasarana 
Ruangkelas,mediaaudiovisual 


W. TargetPesertaDidik 
Pesertadidikyangtidakadakesulitandalammencernadanmemahamimateriajar 


X. Model pembelajaran 
Pembelajarantatapmukadenganmodelberbasis produk 


KOMPONENINTI 

Y. Tujuan Pembelajaran 
pesertadidikdapatmembuatbagan,infografisatautimelineperkembanganilmu 
pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. 


. PemahamanBermakna 
Setelahmempelajarimodulajarini,pesertadidikakanmemperolehpelajaranyangsan 


gat 


bermaknayangdapatimplementasikandalamkehidupannyata,baikdirumahmaupun 
di masyarakat, seperti: 


Pentingnyamenumbuhkan semangat dalam mencari ilmu dan 
mengembangkan ilmu teknologi dalam kehidupan sehari-hari 

Memahami bahwa setiap keberhasilan yang diraih merupakan perwujudan 
keberpihakan rahmat dan karunia Allah Swt. 


AA. PertanyaanPemantik 


Nilaiapasajayangdapatdipetikdalam sejarahBaniUmayyahdiAndalusia? 


BB. Persiapanpembelajaran 


Pertemuan 3 : Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di 


Andalusia dan memetik nilai Islami dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia 


(3ip) 


CC. KegiatanPembelajaranPertemuanke-3 


: Ae : Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan aku 
Pendahuluan 22) Guru mempersiapkan alat/ bahan/ media pendukung | 15menit 

pembelajaran. 

23) Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Guru dan 
peserta didik membaca surah/ayat pilihan. Kesiapan 
belajar peserta didik diperhatikan dengan pemeriksaan 
kehadiran, kerapihan pakaian, dan posisi tempat duduk. 

24) Gurumelakukantesdiagnostik 

25) Gurumemberikan apersepsi 

26) Gurumemberikanmotivasibelajar 

27) Guru mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi 
dan tujuan pembelajaran, juga menyampaikan lingkup 
dan teknik penilaian. 

28) Gurumemberikanpertanyaanpemantikterkaitmateri 
yangakandipelajari. 

Inti 16. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan tentang | 90menit 


bagan, Infografis, atau timeline. 

17. Membuat bagan, Infografis, atau timeline mengenai 
perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani 
Umayyah di Andalusia. 

18. Mempresentasikanhasilproduk. 

19. Mengevaluasipengalaman 

20. MerefleksikansecaraBersamaterkaitmateriyangtelah 
dipelajari 


Penutup 


Gurumemberiapresiasiterhadaphasilkerjasiswa. 
Gurumenjelaskanmateriyangakandipelajaripada 
pertemuanberikutnya danmenyampaikantugas tidak 
terstruktur. 


15menit 


: D 5 Alokasi 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 


3.Sebelumberdoa,gurumengingatkanpesertadidik 
untukbenar-benarmenjagaibadahdalamkehidupan 


ApabiladilakukanPJJ,alternatifyangdigunakan adalah 
blendedlearning 


DD. Asesmen 
13. Asesmensebelumpembelajaran (diagnostik) 
14. Asesmenindividudan Kelompok 
15. Tertulis(PGdan Uraian) 
16. Performa(sikapdan keagamaan) 


EE. Pengayaandan Remedial 

e Pengayaan 
Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik 
dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara 
optimal 

e Remedial 
Remedialdiberikankepadapesertadidikyangmembutuhkanbimbinganuntukme 
mahami materi atau pembelajaran mengulang 


FF. RefleksiPesertaDidikdanGuru 


10. Guru memintapesertadidikmembacakisah inspiratif 

11. Guru membimbing peserta didik untuk mengklarifikasi dan menyebutkan 
nilai penting yang terkandung dalam kisah tersebut 

12. Gurumemintapesertadidikmenyimpulkanhikmahdarikisahinspiratifsebagai 


bentuk refleksi diri. 


Mengetahui Tolangohula , ....... Januari 2023 
SMP Negeri 2 Tolangohula uru Mata Pelajaran 


& mi Tamuu Udjaili, S.Pd Husain M. Pauweni, S.Pd 
NIP. 19740520 200312 2 008 NIP. 19840425 202221 1007 


LAMPIRAN 
M.LembarKerjaSiswa 
1. Penilaian Keterampilan 
a. MembuatbagantimelineperkembanganilmupengetahuanpadamasaBani 
Umayyah di Andalusia 


NamaProduk 

Kelas 

NamaKelompok : 
NamaAnggota - 


Perencanaan 
1. | a.Proses Persiapan 
b.JenisProduk 


Tahapan Proses 

Pembuatan 

b.Persiapanalatdan 
bahan 


b.Teknik Pengolahan 


c.Kerjasama Kelompok 


Tahap Akhir 

3. |a. Bentuk/Jenis 
Tampilan 

b.Kreatifitas 


c. Inovasi 


TotalSkor 


Keteranganpenilaian: 

Perencanaan: 

1 = sangat tidak baik, tidak ada musyawarah dan penentuan produk 
sesuai topik2-tidakbaik,adamusyawarah 
dantapitidakadapenentuanproduksesuaitopik 3 - cukup baik, ada 
musyawarah tapi tidak diikuti semua anggota kelompok dan ada 
penentuan produk tapi tidak sesuai topik 
4-baik,adamusyawarahtapitidakdiikutisemuaanggotakelompokdan ada 
penentuan produk sesuai topik 
5-sangatbaik,adamusyawarahdiikutisemuaanggotakelompokdanada 
penentuan produk sesuai topik 


TahapanProses Pembuatan 
1-sangattidakbaik,tidakadaalatdanbahan,tidakmampumenguasai teknik 
pengolahan dan tidak ada kerjasama kelompok 
2=tidakbaik,adaalatdanbahandantidakmampumenguasaiteknik pengolahan 
dan tidak ada kerjasama kelompok 
3-cukupbaik,adaalatdanbahandanmampumenguasaiteknikpengolahan dan 
tidak ada kerjasama kelompok 
4-baik,adaalatdanbahandanmampumenguasaiteknikpengolahandanada 
kerjasama beberapa anggota kelompok 
5-sangatbaik,adaalatdanbahandanmampumenguasaiteknikpengolahan dan 
ada kerjasama kelompok 


Tahapakhir 

1- sangattidakbaik,tidakadaproduk 
2-tidakbaik,adaproduktapibelum selesai 
3-cukupbaik,adaprodukbentukpenayanganproporsionalsesuaitopik 
tapi belum ada inovasi dan kreativitas 
4-baik,adaprodukbentukpenayanganproporsionalsesuaitopikada 
kreativitas tapi belum ada inovasi. 
5-sangatbaik,adaprodukbentukpenayanganproporsionalsesuaitopikada 
kreativitas dan inovasi 

PetunjukPenskoran: 

Skorakhirdihitungdenganmenggunakanrumus: 
SkorPerolehanx100-....... 

SkorTertinggi 


N. BahanBacaanGurudanPeserta Didik 
Sejarah Islam menggambarkan catatan perkembangan perjalanan hidup 
manusia merupakan dari waktu ke waktu dalam membangun peradaban yang 
dihasilkankaummuslimin.Dalamsejarah,kalianbisamengidentifikasidanmemahami 
perkembanganaspek-aspekkehidupandalamberbagaibidang,sepertiagama,sosial, 
ekonomi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan bahasa. 
Selainmempelajariisisejarah,kaliandiharapkandapatmengambilhikmahyang 
digunakan untuk menyikapi permasalahan pada masa sekarang dan sebagai bekal 
untuk membangun masa depan. Ibrah dan keteladanan dari sejarah diharapan 
menjadiinspirasipositifuntukmenyelesaikandanmenyikapikenyataansosial,politik, 
budaya, ekonomi, seni, dan ilmu pengetahuan dalam membangun peradaban. 
Apa yang bisa kalian petik setelah mempelajari sejarah Bani Umayyah di 
Spanyol? Berikut ini uraian singkatnya. 
v. Pengalaman positif dan negatif dalam sejarah dijadikan bahan untuk 
perbaikan dalam menjalani kehidupan dan membangun peradaban. 
w. Teori-teori sejarah kebudayaan Islam dapat dimanfaatkan dan 
diterapkan untuk mengatasi permasalahan hidup di masa kini dan 
masa yang akan datang. 
x.  Kedewasaan dalam berfikir dapat ditumbuhkan. Hal ini mendorong 
cara pandang ke depan yang lebih luas, bertindak arif, dan bijaksana. 
y.  Mencintaidanbanggapadakebudayaanlslammasa lalu. 


z. Melibatkan diri dalam pemeliharan hasil peradaban baik 
dengan mempelajarinya maupun mengambil manfaatnya. 

aa. Semangat mencari dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan dapat ditumbuhkan. 

bb. Memupuksemangatdanmotivasiuntukmeningkatkanprestasi. 


O. Glosarium 
e Hikmahadalahsesuaturenungandankesungguhanmemanfaatkanil 
mu-ilmudan peristiwa-peristiwa. 
e Sastraadalahhasilkegiatankreatifmanusiayangdituangkankedalam 
media Bahasa, baik lisan maupun tulisan. 


P. Daftar Pustaka 
Kemdikbudristek. 2022-2023 .Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. Buku 
Guru PendidikanAgama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. 
Cetakan ke-1 


Kemdikbudristek.2022- 
2023.RudiAhmadSuryadidanSumiyati.BukuSiswaPendidikan 
Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas VII. Cetakan ke-1 


Kode Modul Ajar: ISL. D. RAS. 7.1a 


Pusat Asesmen dan Pembelajaran 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset; 


dan Teknologi Tahun 2021 


/ N 
Identita \ 
l. s : a. Nama : SMPN 2 Tolangohula 
Sekola 
h b. Tahun : 2023/2024 
c. Kelas : VII (Tujuh)) 
d. Alokasi waktu : Durasi 3 Pekan / 9 Jam Pelajaran/ 


3 pertemuan (360 menit) 


Targe 
2. t Perangkat ajar ini digunakan untuk siswa regular (28 sd 32 orang). Namun, ada 

Pesert 

a beberapa peserta didik yang belum mahir membaca al-Qur'an sesuai tajwid. 

didi 

k Penanganan untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, dapat diterapkan! 
teknik bimbingan individu atau menggunakan tutor sebaya untuk membimbing peserta 
didik sehingga dapat mencapai j 

Mod Pembelajaran tatap 

N 3. a : muka 
Pembelajaran 


Inti 


I.Fase Capaian 
Pembelajaran 


2.Domain Capaian Al-Qur'an dan Hadis 
Pembelajaran Peserta didik memahami definisi Al-Guran dan 
hadis Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran 
agama Islam serta dapat membuat karya berupa 
peta konsep definisi Hadis dan fungsinya atas Al- 
Our'an sehingga dapat termotivasi untuk 
mendalami Al-Qur'an dan Hadis. 
3. Tujuan Pembelajaran . Melalui pembelajaran tutor sebaya,peserta 
didik dapat membaca Q.S an-Nisa-/4: 59 dan 
O.S. an-Nah (1/16: 64 sesuai kaidah ilmu tajwid, 
khususnya hukum bacaan alif lam syamsiyyah 
dan alif lam gamariyyah 
b. Melalui pembelajaran praktik, peserta didik 
dapat menghafal Q.S an-Nisa-/4: 59 dan Q.S. 
an-Nah (1/16: 64 sesuai kaidah tajwid 
c. Melalui pembelajaran eksplorasi, peserta didik 
dapat mengartikan lafal pada Q.S an-Nisa-/4: 
59 dan Q.S. an-Nah 1/16: 64 


4 Kompetensi Awal id Peserta didik mampu membaca al-Qur'an 


Pertanyaan Pemanti 


Persiapan Pembelajaran 


5. Profil Pelajar Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, 
6. Pemahaman Bermakna . Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman 
Kehidupan 
. Membaca al-Qur'an harus sesuai kaida 
tajwid. 
7. Pertanyaan Pemantik . Bagaimana cara membaca al-Qur'an sesuai 
dengan kaidah tajwid? 
. Apa pentingnya membaca al-Quran harus 
sesuai dengan kaidah tajwid? 
. Apa itu hukum bacaan Alif la-m syamsiyyah 
dan alif la-m gamariyyah? 
. Apakah kalian hafal Q.S an-Nisa-/4: 59 dan 
O.S. an-Nah (1/16: 64? 
. Apakah kalian mengetahui arti setiap lafal 
pada Q.S an-Nisa-/4: 59 dan Q.S. an- 
Nah (1/16: 64 


8. Persiapan . Memastikan semua sarana prasarana, alat, 
Pembelajaran dan bahan tersedia 
. Memastikan kondisi kelas kondusif 
Mempersiapkan bahan tayang 
. Mempersiapkan lembar kerja siswa 


9. Metode . Tutor Sebaya 
. Praktek/ Demonstrasi 
. Eksplorasi 


10. Materi . Membaca dan Menghafal Q.S al-Nisa/4: 59 
dan Q.S. al-Nahl/16: 64 dengan tartil, 
khususnya pada bacaan alif lam syamsiyah 
dan qamariyah 

. Mengartikan Q.S al-Nisa/4: 59 dan Q.S. al- 
Nahl/16: 64 


P N i 
p”— | "ateri Pokok 
SESUAI YA AAA 
A P AN Sa AS èl SEN Pei 
(04 : LI yE pa idhaa 


Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah 
Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di 
antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda penda-pat tentang 
sesuatu, maka kembalikan-lah kepada Allah (Al-Qur'an) dan 
Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 

kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih 


baik akibatnya 
Bacaan dan Terjemah Q.S. al-Nah}1/16: 6 
.b : 4 
Si a Sea Jl SESI Sa Gn hie ul Log 


Dan Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Qur'an) ini kepadamu 
(Muhammad), melainkan agar engkau dapat menje-laskan 
kepada mereka apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi 

petunjuk dan rahmat bagi orang- orang yang beriman 


Alif Lam Syamsiyyah 
Alif La>m (Jl) Syamsiyyah dibaca dengan memasukkan suara salah satu hurufnya 
dengan melesapkan suara alif lam . Huruf Alim Lam (Jl) Syamsiyyah terdiri dari 
:14 (empat belas) huruf yaitu sebagai berikut 
pllaloioorw ja o 

F :contoh 

ow Pl alif la>m :(dibaca al -rahfma>n) (Jl diikuti huruf ra ( (3) 

(o) sJ alif la>m :(<dibaca: al-sama) (Jl diikuti huruf sin ( (w) 

PER) alif la>m :(dibaca: al-na'i*m) (Jl) diikuti huruf nun 


Pelapalan bacaan Alif (Jl) Syamsiyyah disebut juga Idga>m Syamsiyyah. Hal ini 
karena suara Alif (Jl) Lam dimasukkan ke dalam salah satu huruf syamsiyyah yang 
Lam ada di hadapannya. Suara alif la>m menjadi lebur karena dimasukkan dengan 
huruf 


Pelapalan bacaan Alif Lam (Y) Syamsiyyah disebut juga Idga>m Syamsiyyah. 
Hal ini karena suara Alif Lam (Y) dimasukkan ke dalam salah satu huruf 
syamsiyyah yang ada di hadapannya. Suara alif lam menjadi lebur karena 
dimasukkan dengan huruf Syamsiyyah tersebut. Untuk mengetahui Alif Lam 
(Y) Syamsiyyah dalam ayat Al-Qur'an terdapat cirinya, di antaranya adalah 


Alif Lam (Y ) Oamariyyah 

Alif La>m Oamariyyah merupakan alim lam yang berhadapan dengan salah 
satu huruf Alif La>m (Y) Oamariyyah. Berbeda dengan Alif La>m (YX) 
Syamsiyyah, alif lam (Y) ini dibaca jelas atau izha>r, tidak melebur pada 
huruf yang ada di hadapannya. Alif La>m (Y ) Oamariyyah terdiri dari 14 
(empat belas) huruf, yaitu: 


olx gari contoh: 
Tera U (dibaca al-hjamdu lilla2h) : alif lam . 
huruf ha ( Gn Ia 
Borong Ag (dibaca al-magd}u>bi); alif la>m o ) diikuti 


huruf mim (e) (Y ) diikuti 


11. Sarana dan Prasarana . alat dan bahan: laptop, LCD projector, speaker active, 
laptop, Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI), 
handphone, kamera, kertas karton, spidol warna, atau 
media lain 

b. al-Qur'an dan Terjemahnya 
. Kondisi kelas yang kondusif 


12. Sumber Belajar . Sumber belajar: 

1) LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. 
Jakarta: Kementerian Agama RI 

2) Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI 
dan Budi Pekerti Kelas 7. Kemdikbud RI 

3) Zaki Zamani. 2018. Tuntutan Belajar Tajwid bagi 
Pemula. Jakarta: Medpress Digital 

4) Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an. 2020. 
Qur'an Kemenag. Jakarta: Kementerian Agama 
RI, dalam https://guran.kemenag.go.id/ 


. Sumber belajar lain yang relevan: 
1) Tim Shahih, Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah 


Indonesia: Plus Transliterasi Latin (e-book), 
pada Google Play, 2019 

2) Aplikasi Tajwid al-Qur'an Lengkap dan Audio 
Offline, VF Studio, pada Google Play, 2019 

3) Kuis Pembelajaran tentang Tajwid pada aplikasi 
Peserta didik PAI dengan Barcode Khusus, 
seperti pada Buku Guru 


Metode 2 
e Ekslplorasi 


ePraktik/ 


eTutor Sebaya Keg iatan 


Pembelajara 
n 


Demontrasi 


Pertemuan pertama menggunakan metode tutor sebaya 

1) Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk 
berdoa bersama-sama, tadarus Al-Qur'an, memperhatikan kesiapan peserta 
didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta 
didik. 
Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan 
materi pelajaran, melakukan apersepsi, menyampaikan cakupan materi, 
tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan 
teknik penilaian. 
Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 
Guru menjelaskan ruang lingkup materi dan tujuan pembelajaran. 
Guru mengajukan pertanyaan tentang al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup 
Guru membagi Materi dibagi dalam dua sub materi: 


Membentuk kelompok peserta didik yang beranggotakan 4-5 orang dari: 

a. Kelompok 1, 3, dan 5: membaca Q.S an-Nisa”/4: 59 sesuai kaidah 
ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiyyah dan alif 
la>m gamariyyah. 

Kelompok 2, 4, dan 6: membaca Q.S. an-Nah 1/16: 64 sesuai kaidah 
ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan alif lam syamsiyyah dan alif 
la>m gamariyyah 

8) Peserta didik yang pandai tersebar pada setiap kelompok dan berperan 
sebagai tutor sebaya. 

9) Secara berulang-ulang peserta didik membaca Q.S an-Nisa»/4: 59 dan Q.S. an- 
Nah 1/16: 64 sesuai kaidah tajwid sesuai dengan yang telah ditugaskan pada 
kelompoknya dipandu oleh tutor sebaya. 

10) Guru tetap berperan sebagai narasumber 


11) Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar 
yang sudah dilaksnakan. 

12) Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan 
terhadap kekurangan dengan menyebutkan Wallahu A'lam bi al-shawab 


1) Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk 
berdoa bersama-sama, tadarus Al-Qur'an, 
memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa 
kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk 
peserta didik. 


2) Guru memberikan motivasi dan mengajukan 
pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran, 
melakukan apersepsi, menyampaikan cakupan 
materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang 
akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. 


3) Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing- 
masing. 


4) Guru mengajukan pertanyaan tentang materi. 
5) Guru menjelaskan ruang lingkup materi dan tujuan pembelajaran. 


6) Guru mempraktikkan secara langsung memberikan contoh hafalan Q.S an- 
Nisa>/4: 59 dan Q.S. an-Nah (1/16: 64 sesuai kaidah tajwid di depan peserta 
didik. 

7) Peserta didik menirukan atau mempraktikkan dengan menghafal Q.S an- 


Nisa-/4: 59 dan Q.S. an-Nah (1/16: 64 sesuai kaidah tajwid sesuai dengan yang 
dipraktikkan oleh guru dengan bimbingan guru. 


8) Secara berulang-ulang peserta didik menghafalkan Q.S an-Nisa-/4: 59 dan 
Q.S. an-Nah1/16: 64 sesuai kaidah tajwid 


9) Secara bergantian peserta didik menunjukkan hafalannya di depan guru. 


10) Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang 
sudah dilaksanakan 


11) Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan 
terhadap kekurangan dengan menyebutkan Wallahu A'lam bi al-shawab 


Pertemuan Ketiga: 
Metode Eksplorasi 


Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik 
untuk berdoa bersama-sama, tadarus Al-Qur'an, memperhatikan 
kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan 
posisi tempat duduk peserta didik. 
Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang 
terkait dengan materi pelajaran, melakukan apersepsi, 
menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan 
yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. 
Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya 
masing-masing. 
Guru mengajukan pertanyaan tentang materi. 
Guru menjelaskan ruang lingkup materi dan tujuan pembelajaran. 
Siswa memperhatikan setiap lafal pada Q.S an-Nisa”/4: 59 dan 
Q.S. an-Nah (1/16: 64 
Peserta didik mencari arti setiap lafal pada Q.S an-Nisa>/4: 59 dan 
Q.S. an-Nah (1/16: 64 
Peserta didik mencari hukum bacaan alif lam syamsiah dan alif 
lam qamariyah pada Q.S an-Nisa>/4: 59 dan Q.S. an-Nah (1/16: 64 
9) Peserta didik mengisi hasil pencairan 
10) Peserta didik menyajikan hasil pencairannya di depan kelompok 
11) Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses 
belajar yang sudah dilaksanakan 
12) Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan 
pengakuan terhadap kekurangan dengan menyebutkan Wallahu 
A'lam bi al-shawab 


a. Penanganan untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu 
menerapkan teknik bimbingan individu atau menggunakan tutor sebaya untuk 
membimbing peserta didik sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran. 

b. Penanganan untuk peserta didik yang memiliki kecepatan belajar yaitu 
memberdayakan mereka menjadi tutor sebaya atau memberikan pengayaan 
yang bersumber dari sumber belajar yang beragam 


Demonstrasi Duduk 


(tikrar) Berpasangan 


Alternatif Metode 


Asesmen sebelum pembelajaran (diagnostik), 


berupa pertanyaan kepada siswa tentang Asesmen selama proses pembelajaran 
rutinitas membaca al-Qur'an, kemampuan (formatif), berupa penugasan membaca, 
mereka dalam membaca al-Qur'an atau menghafal, dan mengartikan(terlampir) 


perilaku sesuai profil Pancasila,. (terlampir) 


Asesmen pada akhir proses pembelajaran 
(sumatif), berupa unjuk kerja (praktik 
membaca al-Qur'an, hapalan, mengartikan) 
dan tertulis (isian) (terlampir) 


Asesmen 


Pengayaan diberikan pada peserta 
didik dengan capaian tinggi agar 
mereka dapat mengembangkan 
potensinya secara optimal. 


Remedial diberikan kepada peserta 
didik yang membutuhkan bimbingan 
untuk memahami materi atau 


pembelajaran mengulang T 
an 


Remedial 


Materi pengayaan: 


16. Refleksi Peserta Didik Peserta didik diajak untuk melakukan refleksi terkait 


seluruh proses belajar yang sudah dialami 
a. Apa kesan kalian tentang materi ini? 
b. Materi apa yang sudah kalian fahami? 
c. Bagian mana yang belum kalian fahami? 
d. Masihkah ada kesulitan dalam membaca al-Qur'an? 


17. Refleksi Guru Refleksi diri berupa pertanyaan pada diri sendiri. 

a. Apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan 
peserta didik dengan aktif? 

b. Apakah metode yang digunakan mampu 
meningkatkan kemampuan peserta didik? 

c. Apakah media yang digunakan dapat membantu 
peserta didik mencapai kemampuan? 

d. Apa yang bisa dilakukan agar peserta didik dapat 
meningkatkan kemampuan berfikir kritis? 


Lampiran 


1. Bacaan guru 
dan Peserta 
didik 


2. Glosarium 


3. Daftar 
Pustaka 


4. Asesmen Diagnostik 


S 


a. Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an. 2019. Al-Qur'an dan 
Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI 


b. Puslit Lektur dan Khazanah Keagamaan. 2014. Kamus Istilah 
Keagamaan. Jakarta: Kementerian Agama 
c. Zamani, Zaki. 2018. Tuntutan Belajar Tajwid bagi Pemula. 


Jakarta: Medpress Digital 
Al-Qur'an dan Hadis 


. Fungsi Hadis terhadap al-Qur'an 
Alif lam syamsiyah dan alif lam gamariyah 


o` 


p 


: a. LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: 


Kementerian Agama RI 

b. Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi 
Pekerti Kelas 7. Kemdikbud RI 

c. Zaki Zamani. 2018. Tuntutan Belajar Tajwid bagi Pemula. 
Jakarta: Medpress Digital 

d. Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an. 2020. Qur'an Kemenag. 

Jakarta: Kementerian Agama RI, dalam 
https://quran.kemenag.go.id/ 


Apakah kalian sudah mampu 
membaca al-Qur'an dengan 
baik? 


Apa yang kalian ketahui 


tentang hukum bacaan pada 
tajwid 
Apakah kalian sudah mampu 


menghafal sebagian ayat al- 
Qur'an 


5. Asesmen Formatif 


a. Kelancaran bacaan pada saat pembelajaran Q.S. an-Nisa>/4: 59 dan Q.S. an- 
Nah 1/16: 64. 


Sangat Kurang | Tidak 
Lancar | Sedang 


Kemampuan 
p Lancar Lancar | Lancar 


Membaca 


b. Hafalan Q.S. an-Nisa>/4: 59 dan Q.S. an-Nah)1/16: 64 pada saat pembelajaran 


Kemampuan Hafalan Lancar Kurang Lancar Tidak Lancar 


Q.S. an-Nisa>/4: 59 


Q.S. an-Nah (1/16: 64 


c. Arti kata pada Q.S. an-Nisa>/4: 59 


Dan Kami tidak |” , s . apa yang mereka 


menurunkan Ji p perselisihan itu 


6. Asesmen Sumatif. 


a. Membaca Q.S. an-Nisa>/4: 59 dan Q.S. an-Nah (1/16: 64 
Jumlah | Skor 
No ana PA | skor | Ati 
DN Us DA | 


pel oU 


Keterangan: 

1. Makharrij al-hjuru?f 

2. Slifat huruf 

3. Ahjka?m al-hjuru?f 

4. Ah>ka>m al-mad wa al-gas|r 

5. Mura? 'ah al-kalimah wa al-ayat 


Skor penilaiannya: 
5 — sangat lancar 
4 — lancar 

3— sedang 

2 — kurang lancar 
1 — tidak lancar 


Skor Maksimal: 25 
Skor Minimal: 5 


Jumlah skor 
Skor akhir : ------------------------------- x100 
Jumlah skor maksimal 


b. Menghafal Q.S. an-Nisa>/4: 59 dan Q.S. an-Nah 1/16: 64 


C Aspek yang dinilai | Jumlah | Skor 
Ker CELAL 
A 


Keterangan: 

1. Makha>rij al-h}uru>f 
2. Slifat huru>f 

3. Ahjka?m al-hjuru?f 


4. Ahkam al-mad wa al-gas|r 
5. Tamam al Qira'at 


Skor penilaiannya: 
3 - lancar 

2 — kurang lancar 
1 — tidak lancar 


Skor Maksimal: 15 
Skor Minimal: 3 


Jumlah skor 
Skor akhir : ------------------------------- x100 
Jumlah skor maksimal 


c. Penerapan Alif Lam Syamsiyyah dan Alif Lam Oamariyah. 


Ayat Hukum Hukum Bacaan 
BacaanAlif Alif La>m 
La>m Qamariyah 
Syamsiyyah 


Q.S. an-Nisa>/4: 59 


Q.S. an-Nah{1/16: 64 


7. Lembar Kegiatan 
LK 1 


a. Secara berkelompok, isilah arti tiap kata pada Q.S. an-Nisa>/4: 59 dan Q.S. an- 
Nah}1/16: 64 (lihat tabel arti kata pada Asesmen Formatif) 
b. Jawaban ditulis di buku tugas dan boleh melihat Al-Qur'an dan Terjemahnya 


LK 2 
Untuk mengasah kemampuan kalian dalam memahami penerapan huruf Alif La>m ( 


Y) Syamsiyyah dan Alif La>m (Y) Oamariyyah, bersama teman sekelompok isi bagan 
berikut. 


Alif La>m (YX) 


Syamsiyyah 


| Contoh: | 


Huruf: 


lif Lam (Y ) 
Qamariyyah 


Contoh: 


I 8. Refleksi Sikap 


Semangat dalam mencari dan menge 
pengetahuan. 


7 Hormat dan patuh pada guru. 


a awakal atas semua hasil yang diperoleh. Po o 


Fade Modul Ajar: ISL. D. RAS. 7.1b 


MODUL AJAR 
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
DAN BUDI PEKERTI 


Kelas: VII (Tujuh) 


Penyusun: Husain M. Pauweni,S.Pd 


A. Informasi Umum 


1. Identitas a. Nama : SMPN 2 TOLANGOHULA 
Sekolah b. Tahun : 2022/2023 
c. Kelas : VII (Tujuh)) 
d. Alokasi waktu : Durasi 2 Pekan/6 Jam Pelajaran/ 
2 pertemuan (240 menit) 


2. Target Perangkat ajar ini digunakan untuk siswa regular (28 sd 32 orang). 
Peserta didik Namun, ada beberapa peserta didik yang belum mengenal 


pengertian al-Qur'an dan hadis. Penanganan untuk peserta 
didik yang mengalami kesulitan belajar, diterapkan teknik 
bimbingan individu atau menggunakan tutor sebaya untuk 
membimbing peserta didik sehingga dapat mencapai capaian 
pembelajaran. 


3. Moda Pembelajaran tatap muka 
Pembelajaran 
B. Komponen Inti 


1. Fase Capaian 
Pembelajaran 
2. Domain Capaian Al-Qur'an dan Hadis 
Pembelajaran Peserta didik memahami definisi Al-Guran dan hadis 


Nabi dan posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam 
serta dapat membuat karya berupa peta konsep definisi 
Hadis dan fungsinya atas Al-Qur'an sehingga dapat 
termotivasi untuk mendalami Al-Qur'an dan Hadis. 

3. Tujuan Pembelajaran a. Melalui pembelajaran penemuan, peserta didik dapat 
menjelaskan kandungan Q.S an-Nisa-/4: 59 dan Q.S. 
an-Nah 1/16: 64 tentang kedudukan hadis terhadap 
Al-Qur'an, sehingga sehingga dapat menampilkan 
perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Qur'an 
dan hadis. 

. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik 
membuat karya berupa peta konsep definisi hadis dan 
fungsinya atas Al-Qur'an dalam Simple Mind Lite 


4. Kompetensi Awal a. Peserta didik mampu membaca al-Qur'an 
b. Peserta didik memahami pengertian al-Qur'an 
c. Peserta didik mengetahui istilah hadis 


d. Peserta didik mengenal fungsi al-Qur'an dan 


S JE Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak 
mulia, dan bernalar Kritis 
6. Pemahaman Bermakna . Al-Qur'an dan hadis merupakan pedoman kehidupan 
Mengamalkan isi al-Qur'an dan hadis menjadi penyelamat 
dalam kehidupan di dunia dan di akhirat 


Pengamalan al-Qur'an dan hadis memerlukan pemahaman 
dan penggalian mendalam terhadap kandungannya 


a. Memastikan semua sarana 
prasarana, alat, dan bahan tersedia 


4) Memastikan kondisi kelas kondusif 
5) Mempersiapkan bahan tayang 
6) Mempersiapkan lembar kerja siswa 


7) penemuan 
8 proyek 


Isi kandungan Q.S. an-Nisa>/4: 59 dan Q.S. an-Nah!1/16: 64 


Q.S. an-Nisa>/4: 59 dan Q.S. al-Nah)1/16: 64 ini berhubungan dengan 
kedudukan Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup. Kandungan Q.S. 
an-Nisa>/4:59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Swt., 
Rasulullah Saw. dan pemimpin-pemimpin kita. Pada Q.S. an-Nah}l/16: 
64, Nabi Muhammad Saw. diperintahkan oleh-Nya untuk menjelaskan 
apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Penjelasan ini akan 
menjadikan manusia dapat membedakan perkara yang benar dan salah. 
Al-Qur'an menjadi tuntutan menuju jalan yang benar juga menjadi 
rahmat (kebaikan) bagi semua orang. 

Posisi Hadis terhadap Al-Qur'an 

Sunnah: Semua yang bersumber dari Nabi Muhammad saw. baik 
perkataan, perbuatan, taqri>r, tabiat, budi pekerti atau 
perjalanan hidupnya 

Hadis: Perkataan, perbuatan, dan tagrir yang bersumber Nabi 
Muhammad saw. Ada pula ulama yang menyamakan sunah dengan 

hadis Khabar: Sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi 
Muhammad Saw. dan selainnya. 


Asar: Sesuatu yang disandarkan pada sahabat dan tabiin. 


Ww 


Posisi Hadis terhadap Al-Qur'an 

Hadis berfungsi menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam 
Al-Qur'an, penjelasan terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan 
lebih lanjut, memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Qur'an, dan 
membatalkan ketentuan terdahulu. 


Fungsi Hadis 
terhadap Al-Qur'an 


Bayan al- Bayan al- 


: : Bayan al- Bayan al- 
taqrir Tafsir Tasyri Na 
(menetapkan (penjelasan (memberikan (membatalkan 
dan memperkuat terhadap ayat- kepastian hukum ketentuan 
apa yang telah ayat yang Islam yang tidak terdahulu tidak 
diterangkan di memerlukan ada di Al-Qur'an). 


ada di Al- 


Qur'an) penjelasan lanjut) Quran) 
11. Sarana dan : a. alat dan bahan: laptop, LCD projector, speaker active, 
Prasarana laptop, Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI), 
handphone, kamera, kertas karton, spidol warna, atau 


media lain 
b. al-Qur'an dan Terjemahnya 
c. Kondisi kelas yang kondusif 
12. Sumber Belajar : a. Sumber belajar: 
a. LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. 
Jakarta: Kementerian Agama RI 
b. Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan 
Budi Pekerti Kelas 7. Kemdikbud RI 
c. Zaki Zamani. 2018. Tuntutan Belajar Tajwid bagi 
Pemula. Jakarta: Medpress Digital 
d. Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an. 2020. Qur'an 
Kemenag. Jakarta: Kementerian Agama RI, dalam 
https://quran.kemenag.go.id/ 
2) Sumber belajar lain yang relevan: 
Tim Shahih, Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah 
Indonesia: Plus Transliterasi Latin (e-book), pada 
Google Play, 2019 
Aplikasi Tajwid al-Qur'an Lengkap dan Audio 
Offline, VF Studio, pada Google Play, 2019 
Kuis Pembelajaran tentang Tajwid pada aplikasi 
Peserta didik PAI dengan Barcode Khusus, seperti 
pada Buku Guru 


woa SX 


BTR 


Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa 
bersama-sama, tadarus Al-Qur'an, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa 
kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. 

Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi 
pelajaran, melakukan apersepsi, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, 
dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. 
Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 

Guru memberikan ilustrasi tradisi atau kebiasaan pengamalan al-Quran dan 
hadis di masyarakat seperti tadarus, gotong royong, menolong sesama,belajar di 
pengajian, dan sebagainya. 

Guru mengajukan pertanyaan tentang al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidup 
Guru membagi peserta didik menjadi 5-6 kelompok. 

Peserta didik mengidentifikasi masalah yaitu kandungan Q.S. an-Nisa>/4: 59 dan Q.S. 
an- 

Nah1/16: 64. tentang kedudukan hadis terhadap Al-Qur'an. 

Peserta didik merumuskan pertanyaan kandungan Q.S an-Nisa>/4: 59 dan Q.S. an- 
Nah{1/16: 64 tentang kedudukan hadis terhadap Al-Qur'an. 

Peserta didik mengumpulkan data tentang kedudukan hadis terhadap Al-Qur'an dari 
berbagai sumber belajar 

Peserta didik menguraikan dan menafsirkan data temuan 

Peserta didik merumuskan kesimpulan 

Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah 
dilaksanakan. 

Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan terhadap 
kekurangan dengan menyebutkan Wallahu A'lam bi al-shawab 


1) Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa 
bersama-sama, tadarus Al-Qur'an, memperhatikan kesiapan peserta didik, 
memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. 


2) Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan 


materi pelajaran, melakukan apersepsi, menyampaikan cakupan materi, tujuan 
pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik 
penilaian. 


Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 
Guru mengajukan pertanyaan tentang materi. 

Guru membagi peserta didik menjadi 5-6 kelompok 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan tentang Simple Mind Lite. 

Peserta didik membuat membuat karya berupa peta konsep definisi hadis dan 
fungsinya atas Al-Qur'an dalam simple mind lite 


d UIUIK CHIPI CSCHLAaSIKd aşil 


Peserta didik dan guru mengevaluasi jl 
bersama melakukan refleksi 


10) Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan terhadap 


kekurangan dengan menyebutkan Wallahu A'lam bi al-shawab 


C. Penanganan untuk peserta didik yang mengalami 
kesulitan 


didik sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran. 


8. Pengayaan diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat 
mengembangkan potensinya secara optimal. 
Materi pengayaan: 
Materi pengayaan: 


Hukum membaca, menulis, dan menyentuh, dan membawa Al-Qur'an bagi 
orang yang belum bersuci. 


b. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang. 


Peserta didik diajak untuk melakukan 
refleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah 
dialami 
a. Apa kesan kalian tentang materi ini? 
b. Materi apa yang sudah kalian fahami? 
c. Bagian mana yang belum kalian fahami? 
d. Masihkah ada kesulitan dalam memahami 
fungsi hadis terhadap al-Qur'an? 
Refleksi diri berupa pertanyaan pada diri sendiri. 
a. Apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan 
peserta didik dengan aktif? 

. Apakah metode yang digunakan mampu 
meningkatkan kemampuan peserta didik? 
Apakah media yang digunakan dapat 
membantu peserta didik mencapai 
kemampuan? 

. Apa yang bisa dilakukan agar peserta didik 
dapat meningkatkan kemampuan berfikir 
kritis? 


Lampiran 

1. Bacaan guru  : a. Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an. 2019. Al-Qur'an 
dan Peserta dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI 
didik b. Puslit Lektur dan Khazanah Keagamaan. 2014. Kamus 


Istilah Keagamaan. Jakarta: Kementerian Agama 
c. Zamani, Zaki. 2018. Tuntutan Belajar Tajwid bagi 
Pemula. Jakarta: Medpress Digital 
2. Glosarium a. Al-Qur'an dan Hadis 
b. Definisi al-Qur'an dan Hadis 
c. Fungsi Hadis terhadap al-Qur'an 
d. Alif lam syamsiyah dan alif lam gamariyah 
3. Daftar a. LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: 
Pustaka Kementerian Agama RI 
b. Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi 
Pekerti Kelas 7. Kemdikbud RI 
c. Zaki Zamani. 2018. Tuntutan Belajar Tajwid bagi 


Pemula. Jakarta: Medpress Digital 

d. Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an. 2020. Qur'an 
Kemenag. Jakarta: Kementerian Agama RI, dalam 
https://quran.kemenag.go.id/ 


4. Asesmen Diagnostik 


1 Apa yang kalian ketahui tentang definisi al- 
Qur'an? 


Apa yang kalian ketahui dengan hadis? SI 


3 Apa yang kalian fahami tentang posisi hadis 
terhadap al-Qur'an? 


5. Asesmen Formatif 


a. Kejelasan tentang pertanyaan peserta didik pada belajar penemuan terkait materi. 


Nama NN NN AAN TAN TEA AE 


Kelompok: .................... 


No Aspek Skor 
(0-10) 


SAR 


Petunjuk penskoran: 


Nilai— (skor perolehan/ skor maksimum)x 100 


Keterangan: 

0-5 : Kurang Baik 
6-10 : Sedang 
11-15 : Baik 

15-20 : Sangat Baik 


b. Peserta didik mengumpulkan informasi pada penemuan siswa. 


Nama AEE ALANA AN A 


Kelompok Pane A 


Kerjasama antar individu 


aa 
2 Kejelasan dalam menuliskan pernyataan 
temuan 
bai 


Jumlah 
Skor Maksimum 


Petunjuk penskoran: 


Nilai— (skor perolehan/ skor maksimum)x100 


Keterangan: 

0-5 : Kurang Baik 
6-10 : Sedang 
11-15 : Baik 

15-20 : Sangat Baik 


6. Asesmen Sumatif. 
a. Test Tertulis: Essay 


Soal: 


1. Kita diperintahkan untuk untuk patuh dan taat kepada Allah Swt. Taat kepada 


Allah Swt. adalah mengikuti ajaran Al-Qur'an, sedangkan taat kepada Rasulullah 


Saw. dengan mengamalkan sunahnya, begitu pula menaati ulil amri. Tuliskan 


dalil naqli yang menjelaskan kewajiban kita untuk taat kepada Allah Swt., 


dan ulil amri! 


rasul 


2. Mengapa sebagai seorang muslim yang baik, harus menaati ulil amri selama 


kebijakan mereka tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis? 


3. Alif Lam Oamariyyah merupakan alim lam yang berhadapan dengan salah 


satu huruf Alif Lazm Oamariyyah. Tuliskan hukum bacaan Alif Lam 
Oamariyyah yang ada pada O.S. al-Nah (1/16: 64 ! Berikan alasannya! 
4. Buatlah peta konsep tentang perbedaan sunah, hadis, asar, dan khabar! 


5. Jelaskan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an! 


Jawaban: 


| No. Kunci Jawaban Cara penilai 


an 


ja 


Jika peserta didik dapat 


Dalil naqli 

sandi dl 
D ri 
z U ags 


Lo ppl s3 


Mentaati pimpin 
yang .beriman k 
yangbesar unti 
.ajaran Islam 


EE “karena al 
~ kaf] 


Hasil karya pese: 


menuliskan peta konsep 
tentang perbedaan sunah, 
hadis, asjar, dan khabar 
dengan tidak benar dan 
kurang menarik, skor 2. 


Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an ma Jika peserta didik 

adalah menetapkan dan memperkuat apa yang menuliskan fungsi 

telah diterangkan di dalam Al-Qur'an, terhadap Al-Qur'an dengan 
menafsirkan terhadap ayat-ayat yang masih lengkap dan benar, skor 4. 


mutlak dan memberikan pengkhususan terhadap | @ Jika peserta didik 
ayat-ayat yang masih umum, memberikan menuliskan fungsi 
kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al- terhadap Al-Qur'an kurang 
Qur'an dan membatalkan ketentuan yang lengkap, skor 3. 
datang kemudian yang terdahulu, sebab ma Jika peserta didik dapat 
ketentuan yang baru dianggap lebih cocok menuliskan fungsi hadis 
dengan lingkungannya dan lebih luas. terhadap Al-Qur'an hanya 
sebagian kecil yang benar , 
skor 2 


b. Penilaian Produk 


Peserta didik dapat menulis peta konsep definisi sunah dan fungsinya atas Al-Qur'an 
dengan desain yang menarik (diutamakan menggunakan aplikasi Simple Mind Lite) 
dengan benar. 


Rubrik Penilaiannya sebagai berikut: 


Keterangan: 

1. Kelengkapan dan kesesuaian materi , skor maksimal 20. 
2. Gambar/simbol, skor maksimal 20. 

3. Garis hubung, skor maksimal 20. 

4. Kata kunci, skor maksimal 20. 

5. Penyajian materi, skor maksimal 20. 


Skor Maksimal: 100 


7. Lembar Kegiatan 
Siswa LK 1 
Dengan teman sekelompok: 


1. Cari dan tuliskan beberapa istilah yang berhubungan dengan hadis 
berikut penjelasannya! 


2. Jawaban kalian ditulis dalam kertas yang disediakan oleh guru. 


LK 2 
Dengan teman sekelompok: 
1. Cari dan tuliskan fungsi hadis terhadap al-Qur'an! 


2. Jawaban kalian dituangkan dalam bentuk peta konsep. 


8. Refleksi Sikap 


Penilaian Sikap Spiritual 


Nama AN Na NA PEN Pn Na 
Kelas NN TOA A PAR 
Semester SERAI Pt NA NN HA 
Petunjuk: 


Berilah tanda centang o) pada kolom “Ya” atau “Tidak” dengan jawaban yang jujur. 


1 


3 Semangat mempelajari hadis 
mengamalkannya dalam kehidupan 


sehari-hari. 


4. |Menghafalkan hadis walaupun 
jumlahnya tidak banyak. 


5 Terlibat dalam kajian-kajian ilmu 
agama 


Atau menggunakan instrumen ini: 


Penilaian Diri (Sosial) 


Nama A AIN O 
Kelas inicis 
Semester 2 gagis 
Petunjuk: 
Berilah tanda ikon (sej 
sesuai dengan keadaan sebenarnya 


Pernyataan T—— ra 


ju), atau (tidak setuju) 


Pe 
sedikit 
Bertutur kata dengan lemah lembut 
dalam kehidupan sehari-hari. 
4. | Menyelesaikan suatu permasalahan yang 
timbul dalam kehidupan sehari-hari 
secara kekeluargaan. 


Ikode Modul Ajar: ISL. D. RAS. 7.2 


ODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA 
ISLAM DAN BUDI PEKERTI 


Kelas: VII (Tujuh) 


Penyusun: 


HUSAIN M. PAUWENI,S.Pd 


Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian 
Tahun 
2021 


A. Informasi Umum 


MPN 


1- Identita x - lE Nanta "SMP | Ba G y tangohula- 
Sekolah b. Tahun : 2022/2023 

c. Kelas : VII (Tujuh) 

d. Alokasi waktu : Durasi 3 Pekan / 9 Jam Pelajaran/ 


3 pertemuan (360 menit) 


/ 


2. Target Perangkat ajar ini digunakan untuk siswa regular (28 sd 32 orang). 


Peserta didik Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ditangani 
dengan teknik bimbingan individu atau menggunakan tutor 
sebaya untuk membimbing peserta didik sehingga dapat 
mencapai capaian pembelajaran. 


3. Moda Pembelajaran tatap muka 
Pembelajaran 


B. Komponen Inti 


1.Fase Capaian - D 

Pembelajaran Z l 
2. Domain Capaian | : AKIDAH 

Pembelajaran Peserta didik mendalami enam rukun Iman serta mampu 


membuat karya konseptual maupun seni tentang rukun 

iman sehingga menumbuhkan karakter positif sehingga 

tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi 
| | amal yang buruk. 

3. Tujuan Pembelajaran : |a. Melalui pembelajaran penyingkapan, peserta didik 
dapat memahami sifat dan makna nama Allah Swt. 
yang berkaitan dengan al-Asma>’ al-Husna> al- 
“Alim, al- Khabi>r, al-Sami>’, dan al-Bas}i>r. 

& Melalui teknik pembelajaran diskusi, peserta didik 
dapat menemukan cara menampilkan perilaku 
percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang 

| baik, dan visioner 

& Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik 

dapat membuat poster mengenai sikap beriman 

kepada Allah Swt melalui al-asma» al-hfusna-. 


Peserta didik mampu membaca al-Qur'an 


Mengenal al-asma? al-husna? 


6. Pemahaman Bermakna 


| 
Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak 
mulia , dan bernalar kritis 


a. Memastikan semua sarana 
prasarana, alat, dan bahan tersedia 
9) Memastikan kondisi kelas kondusif 


10) Mempersiapkan bahan tayang 
11) Mempersiapkan lembar kerja siswa 


13) Penyingkapan 
14) Diskusi 
15) Proyek 


al-Asma? ' al-Hfusna» adalah nama-nama Allah Swt yang baik dan 
indah 
al- 'Ali-m, al-Khabi2r, Al-Sami» ', dan al-Basfi?r merupakan 
bagian dari al-Asma» ' al-Hfusna-. 
Al- 'Ali2m berarti Allah Swt. Maha Mengetahui segala sesuatu 
dengan keadaan yang sebenarnya. 
Al-Khabi?r berarti Allah Swt. Maha Memberitahu mengenai 
kejadian dan kisah orang-orang terdahulu. 
Al-Sami» ' bermakna Allah Swt. Maha Mendengar atas segala 
sesuatu di alam semesta. 
Al-Basfi2r berarti Allah Swt. Maha Melihat atas segala sesuatu di 
alam semesta. 
13) Cerminan beriman kepada Allah Swt melalui 4Al-Asma? ' al- 
Husna» daat diwujudkan melalui beberpaa perilaku, antara lain: 
Mewujudkan percaya diri atas ilmu yang diberikan oleh Allah Swt. 
untuk menjelaskan kebenaran. 
Tekun dalam belajar dan pada sesuatu yang dianggap baik oleh 
agama. 


Berperilaku jujur dalam perkataan, perbuatan dalam sehari-hari. 


Teliti dalam belajar, mengerjakan soal, dan dalam menjalani 
aktivitas sehari-hari 

Senantiasa mendengarkan perintah dan nasehat bapak/ibu guru. 

Menjadi pendengar yang baik. 


Memiliki pandangan ke depan (visioner) sehingga mampu secara 


bertahap mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. 


Y 


11. Sarana dan : a. alat dan bahan: laptop, LCD projector, speaker 
Prasarana active, laptop, Multimedia Pembelajaran Interaktif 
(MPI), handphone, kamera, kertas karton, spidol 
warna, atau media lain 
b. al-Qur'an dan Terjemahnya 
c. Kondisi kelas yang kondusif 
12. Sumber Belajar : Ia. Sumber belajar: 
“LPMO. 2019. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: 
Kementerian Agama RI 


"Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. par dan Budi 
Pekerti Kelas 7. Jakarta: Kemdikbud RI 
“ Dedi Wahyudi. 2017. Pengantar Akidah Akhlak dan 
Pembelajarannya. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara 
Books 
Abu Zaid Al-‘Ajami. 2012. Akidah Islam Menurut Empat 
Mazhab. Jakarta: Pustaka al-Kautsar 


EE Aa 


1) Shalih Al-Sindi,. 2012. Sejenak Mengenal Asma dan 
Sifat-Slfat Allah (e-book), sanga www.portal-islam.net. 


Flowchart al-Asma> al-Hfusna2 


Materi Tambahan pada Aplikasi Digital Siswa PAI dengan 
Barcode Khusus (sesuai Buku Siswa) 


Metode =~ Metode Penyingkapan 


Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa bersama-sama, 
tadarus Al-Qur'an, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, 
dan posisi tempat duduk peserta didik. 

e. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran, 
melakukan apersepsi, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang 
akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. 

f. Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing-masing. 

g. Menyajikan stimulus dengan berupa bahan kajian awal 

h. Mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan materi sifat dan makna nama Allah Swt. 

yang berkaitan dengan al-Asma» ' al-Husna» al- Alim, al- Khabi2r, al-Sami? ', dan al- 

Basjisr. 

i. Mencari dan mengumpulkan data tentang materi yang dikaji yaitu al-Asma? ' al-Husna2 

al- “Alim, al-Khabi2r, al-Sami? ', dan al-Bas}i>r. 

Mendiskusikan temuan hasil pencarian 

Membandingkan hasil diskusi antar kelompok terhadap temuan 

Menyimpulkan hasil diskusi dan kajian 

. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah 

dilaksanakan 


PPR 


n. Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan terhadap kekurangan 
dengan menyebutkan Wallahu A'lam bi al-shawab 


Metode Diskusi 

1) Guru membuka pelajaran dengan 
salam dan meminta peserta didik 
untukberdoabersama-sama, 
tadarus Al-Qur'an, 
memperhatikan kesiapan peserta 
didik, memeriksa kehadiran, 
kerapihan, dan posisi tempat 
duduk peserta didik. 

2) Guru memberikan motivasi dan 
mengajukan pertanyaan yang 
terkait dengan materi pelajaran, 
melakukan apersepsi, 
menyampaikan cakupan materi, 
tujuan pembelajaran, dan kegiatan 
yang akan dilakukan, serta 
lingkup dan teknik penilaian. 

3) Mengkondisikan peserta didik 
agar duduk sesuai kelompoknya 
masing-masing. 

4) Guru mengajukan pertanyaan 
tentang materi. 

5) Membuat kelompok yang terdiri 
dari 5-6 orang, sekaligus memilih 
ketua kelompok. 

6) Membuat susunan pembagian 
tugas setiap anggota. 

Kelompok 1, Mewujudkan Kebaikan 
Hidup Sesuai dengan Nama dan Sifat- 
Nya. 

Kelompok 2, Perilaku Teliti dan 
Percaya Diri 

Kelompok 3, Percaya Diri dan 
Pendengar yang Baik 

Kelompok 4, Visioner. 

7) Memberikan stimulus sebelum 
diskusi dimulai. 


Metode Proyek 


1) Guru membuka pelajaran dengan 
salam dan meminta peserta didik 
untukberdoabersama-sama, 
tadarus Al-Qur'an, 
memperhatikan kesiapan peserta 
didik, memeriksa kehadiran, 
kerapihan, dan posisi tempat 
duduk peserta didik. 

2) Guru memberikan motivasi dan 
mengajukan pertanyaan yang 
terkait dengan materi pelajaran, 
melakukan apersepsi 
menyampaikan cakupan materi, 
tujuan pembelajaran, dan kegiatan 
yang akan dilakukan, serta 
lingkup dan teknik penilaian. 

3)Mengkondisikan peserta didik 
agar duduk sesuai kelompoknya 
masing-masing. 

4) Pembelajaran dimulai dengan 
pertanyaan tentang poster. 

S5) Membuat poster mengenai sikap 
beriman kepada Allah Swt 
melalui al-asma> al-hjusna”. 

6) Mempresentasikan hasil produk. 

7) Mengevaluasi pengalaman saat 
membuat produk, bersama 
melakukan refleksi. 

8) Guru dan peserta didik melakukan 
refleksi terkait seluruh proses 
belajar yang sudah dilaksanakan. 

9)Guru dan peserta bersama-sama 
mengucapkan hamdalah dan 
pengakuan terhadap kekurangan 
dengan menyebutkan Wallahu 
A'lam bi al-shawab 


9. Peserta didik berdiskusi sesuai 
dengan tema yang telah 
ditentukan. 

10. Secara bergantian masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya, kelompok lain 
memberikan tanggapannya. 

11. Menyimpulkan hasil diskusi. 

12. Mereview hasil diskusi sebagai 
umpan balik untuk perbaikan. 

13. Guru dan peserta didik melakukan 
refleksi terkait seluruh proses 
belajar yang sudah dilaksanakan 


9. Guru dan peserta bersama-sama 
mengucapkan hamdalah dan 
pengakuan terhadap kekurangan 
dengan menyebutkan Wallahu 
A'lam bi al-shawab 


6. Pengayaan diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat 
mengembangkan potensinya secara optimal. 
Materi pengayaan: 
Untuk mengasah kemampuanmu, lakukan wawancara terhadap ustadz atau kyai 
terkait hukum menyontek. Hasil wawancara ditulis pada kertas yang disediakan 
guru kemudian berikan pada Bapak/Ibu guru untuk dinilai. 


7. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang, terutama pada kamampuan 
memahami al-asma al-husna (al- Alim, al- Khabi2r, al-Sami>’, dan al-Bas}i>r). 


Peserta didik diajak untuk melakukan 
refleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah 


Materi apa yang sudah kalian fahami? 
Materi apa yang menarik bagi kalian? 
Materi apa yang belum kalian fahami? 


efleksi diri berupa pertanyaan pada diri sendiri. 


Apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan 
peserta didik dengan aktif? 
Apakah metode yang digunakan mampu 


meningkatkan kemampuan peserta didik? 
Apakah media yang digunakan dapat 
membantu peserta didik mencapai 


Lampiran 


6. Bacaan guru : a. Dedi Wahyudi. 2017. Pengantar Akidah Akhlak dan 


dan Peserta Pembelajarannya. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 
didik b. Abu Zaid Al-“Ajami. 2012. Akidah Islam Menurut Empat 
Mazhab. Jakarta: Pustaka al-Kautsar 
2. Glosarium : a.  Al-Asma al-Husna 


b. Alim, al- Khabizr, al-Sami» ', dan al-Basji?r. 


c. Kebaikan dalam kehidupan 
3. Daftar : a. LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: 
Pustaka Kementerian Agama RI 

b. Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi 
Pekerti Kelas 7. Kemdikbud RI 

c. Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an. 2020. Qur'an 
Kemenag. Jakarta: Kementerian Agama RI, dalam 
https://guran.kemenag.go.id/ 

d. Dedi Wahyudi. 2017. Pengantar Akidah Akhlak dan 
Pembelajarannya. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books 

e. Abu Zaid Al-“Ajami. 2012. Akidah Islam Menurut Empat 
Mazhab. Jakarta: Pustaka al-Kautsar 


4. Asesmen Diagnostik 


(Pernyataan | 
mengenal al-asma al-husna? 
Apakah kalian sudah 
memahami penjelasan 


mengenai al-asma al-husna 


al- “Alim, al- Khabi>r, al- 
Sami2 ', dan al-Bas}i>r 


Apakah kalian sudah 
membaca buku atau sumber 
lain untuk memahami al- 
asma al-husna? 


5. Asesmen Formatif 


a. Kinerja kelompok dalam menyusun permasalahan dan pengumpulan data mengenai 


al-Asma? ' al-Husnas al- “Alim, al- Khabi?r, al-Sami» ', dan al-Basjisr. 


Kelompok Pena A ana 
Nama Anggota : ....................... 


No Aspek Skor 
Ha 
Bn 
a o o 

E 


Kejelasan pernyataan temuan 


E E an 


Kelengkapan pengumpulan informasi 
e na SE 


Skor Maksimum 40 


Petunjuk penskoran: 


Nilai (skor perolehan/ skor maksimum)x 100 


Keterangan: 

0-10 : Kurang Baik 
11-20 : Sedang 
21-30 : Baik 

31-40 : Sangat Baik 


8. Presentasi Hasil Diskusi 


Kelompok': ...................... 


Nama Anggota : ....................... 


Kejelasan dalam sajian 
4 


Tampilan bahan presentasi 


3 Ketepatan presentasi sesuai dengan 


temuan diskusi 


Kejelasan menjawab pertanyaan 


a “W“” 
aa Skor Maksimum 40 


Petunjuk penskoran: 


Nila— (skor perolehan/ skor maksimum)x100 


Keterangan: 

0-10 : Kurang Baik 
11-20 : Sedang 
21-30 : Baik 

31-40 : Sangat Baik 


6. Asesmen Sumatif. 
a. Pengetahuan: test tertulis, essay 


Soal: 


3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 
“Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepada-Nya 
dengan menyebutnya. Tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan 
nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang 
telah mereka kerjakan.” Pernyataan ini terdapat dalam Al-Qur'an. Tuliskan 
dalil naqli yang menjelasan peryataan tersebut! 

4. Mengapa kita harus meneladani sifat al- 'Ali-m dalam menjalani 
kehidupan! 

5. Mengapa kita harus meneladani sifatal-Khabi2r dalam menjalani 
kehidupan! 

6. Tuliskan 3 contoh perilaku meneladani sifatal-Sami» ' dalam kehidupan 
sehari-hari! 

7. Tuliskan 3 contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap 
meneladani sifat al-Bas{i>r ! 


Jawaban: 


1. Sp i Sp lẹ] - Jika peserta didik dapat 
San e menuliskan dalil naqli dengan 


Cara Penilaian 


benar dan sesuai dengan kaidah 


menulisannya, skor 4. 
Jika peserta didik dapat 
menuliskan dalil naqli dengan 
benar dan tidak sesuai dengan 
kaidah menulisannya, skor 3 
Jika peserta didik dapat 
menuliskan dalil naqli tidak 
benar dan kurang sesuai dengan 
kaidah menulisannya, skor 2 
Jika peserta didik tidak dapa 
menuliskan dalil naqlinya, skor 4 
Sebab dengan meneladani sifat Jika peserta didik dapat 
al-'Ali?m dalam kehidupan menuliskan alasan meneladani 
sehari-hari akan tumbuh sifat al-Asma> 'al-Hfusnas, al- 
takwa kepada Allah Swt. yaitu 'Alixm dengan benar da 


takut untuk berbuat dosa, lengkap. Skor 4 


merasa selalu diketahui oleh| ~ Jika peserta didik dapat 
Allak. Swt. dan sifat rendah menuliskan alasan meneladani 


al-Asma2' al-H{usna>, al- 
’Ali>m dengan benar da 
kurang lengkap. Skor 3 


hati. Sehebat apapun kita, 
tidak ada apa-apanya 


dibandingkan dengan Allah 
Swt. Hal ino mendorong kita 

utuk selalu berbuat baik 
kepada sesama untuk 


mengharap rida Allah Swt. 


Sebab dengan kita meneladani 
al-Asma2' al-Hfusna2, al- 
Khabi2r dapat menumbuhkan 
perilaku ikhlas berbagi ilmu 
pengetahuan yang dimiliki 
kepada orang lain dan 
menumbuhkan sikap 
mura>qabah yaitu perasaan 
senantiasa diawasi Allah Swt. 
Hal itu akan menumbuhkan 
mawas diri dan pertimbangan 
atas segala 
ditempuh 
geriknya. 


langkah yang 
dalam gerak- 


meneladani 
dalam 


Contoh perilaku 
sifatal-Sami”' 
kehidupan sehari-hari yaitu: 


1. mendengarkan dengan 


seksama ketika guru sedang 
menjelaskan pelajaran di kelas. 
2, mendengarkan dan 
mematuhi nasehat dari orang 
tua dan guru 

3. menjadi pendengar 

baik ketika ia 
membutuhkan teman bicara. ( 
dikembangkan oleh guru) 


Jika peserta didik dapat 
menuliskan alasan meneladani 
al-Asma? ' al-Hfusna3,al- 
'Alizm dengan hanya sebagian 
yang benar dantidak lengkap. 
Skor 2 

Jika peserta didik tidak dapat 
menuliskan alasan meneladani 
al-Asma» 'al-Hfusna3,al- 

Alim, Skor 1 

Jika peserta didik dapat 
menuliskan alasan meneladani 
al-Asma>’ 

Khabi>r dengan benar 
lengkap. Skor 4 

Jika peserta didik dapat 
menuliskan alasan meneladani 
al-Asma>’ 

Khabi>r dengan benar 
kurang lengkap. Skor 3 

Jika peserta didik dapat 
menuliskan alasan meneladani 
al-Asma>’ al-H{usna>,al- 
Khabi>r dengan hanya sebagian 
yang benar dantidak lengkap. 
Skor 2 

Jika peserta didik tidak dapat 
menuliskan alasan meneladani 
al-Asma> 'al-Hfusna3,al- 
Khabi>r, Skor 1 

Jika peserta didik dapat 
menuliskan 3 contoh perilaku 
meneladani al-Asmâ’ al-Husnd, 
as-Sami” dalam kehidupan) 
sehari-hari, skor 4. 

Jika peserta didik dapat 
menuliskan 2 contoh perilaku 
meneladani al-Asma' al-Husnd, 
as-Sami” dalam kehidupan 
sehari-hari, skor 3. 

Jika peserta didik dapat 
menuliskan 1 contoh perilaku 
meneladani al-Asma' al-Husnd, 
as-Sami” dalam kehidupan 
sehari-hari, skor 2. 

Jika peserta didik tidak dapat 
menuliskan contoh perilaku 
meneladani al-Asma' al-Husnd, 
as-Sami” dalam kehidupan 
sehari-hari, skor 1 


Contoh perilaku 
sifat  al-Basfi?r dala 
kehidupan sehari-hari yaitu: 

1. melihat kebesaran Alla 


meneladanil - Jika 


peserta didik dapat 
menuliskan 3 contoh perilak 
meneladani al-Asma' al-Husnd, 
al-Bashir dalam kehidupa 


sehari-hari, skor 4. 

- Jika peserta didik dapat 
menuliskan 2 contoh perilak 
meneladani al-Asma' al-Husnd, 
al-Bashir dalam kehidupa 
sehari-hari, skor 3. 

peserta didik dapat 
menuliskan 1 contoh perilak 
meneladani al-Asma' al-Husnd, 
al-Bashir dalam kehidupa 
sehari-hari, skor 2. 

- Jika peserta didik tidak dapat 
menuliskan contoh  perilak 
meneladani al-Asma' al-Husnd, 
al-Bashir dalam kehidupa 
sehari-hari, skor 1 


Di - Jumlah skor maksimal 


b. Keterampilan: produk 


Swt. dengan melihat alam dan 
seisinya. 

2. menggunakan mata untu 
melihat hal-hal yang positif. 

3. Membaca, menghafal, 


mentadaburi, sertai | Jika 


mengamalkan ayat-ayat Al- 
Qur'an.( dapat 


pula oleh guru) 


dikembangka 


Membuat poster yang kreatif, menarik, dan unik yang berisi tentang yang 
berhubungan dengan sikap orang beriman kepada Allah Swt. dalam kehidupan sehari- 
hari yang berkaitan dengan al-'Alim, al-Khabi?r, — al-Sami2 ', dan al-Basfi2r 
(diutamakan menggunakan canva.com). atau sebagai contoh dapat dilihat pula pada 


Buku Guru Kelas 7 SMP Bab 2 


Rubrik Penilaian 
Nama Kelompok: 
Anggota 
Kelas 
Nama Produk 


SKOR (1-5) 
I Z 3 (4 5 


No | ASPEK 


1 Perencanaan 
a. Persiapan 


3. Jenis Produk 


2 


3 


Tahapan Proses Pembuatan 


a. Persiapan Alat dan Bahan 


b. Teknik Pengolahan 


Cc 


a. 
b. 


Cc. 


Total Skor 


. Kerjasama Kelompok 
Tahap Akhir 


Bentuk Penayangan 
Kreatifitas 


Inovasi 


Tabel 2.4 

Rubrik Penilaian Poster pada Bab 2 
Keterangan penilaian: 
Perencanaan: 
1 — sangat tidak baik, tidak ada musyawarah dan penentuan produk 
sesuai topik 
2 — tidak baik, ada musyawarah dan tapi tidak ada penentuan produk 
sesuai topik 
3 — cukup baik, ada musyawarah tapi tidak diikuti semua anggota 

kelompok dan ada penentuan produk tapi tidak sesuai topik 

4 — baik, ada musyawarah tapi tidak diikuti semua anggota kelompok 
dan ada penentuan produk sesuai topik 
5 — sangat baik, ada musyawarah diikuti semua anggota kelompok dan 
ada penentuan produk sesuai topik 
Tahapan Proses Pembuatan 
1 — sangat tidak baik, tidak ada alat dan bahan, tidak mampu 
menguasai teknik pengolahan dan tidak ada kerjasama kelompok 
2 — tidak baik, ada alat dan bahan dan tidak mampu menguasai teknik 
pengolahan dan tidak ada kerjasama kelompok 
3 — cukup baik, ada alat dan bahan dan mampu menguasai teknik 
pengolahan dan tidak ada kerjasama kelompok 
4 — baik, ada alat dan bahan dan mampu menguasai teknik pengolahan 


dan ada kerjasama beberapa anggota kelompok 


5 — sangat baik, ada alat dan bahan dan mampu menguasai teknik 
pengolahan dan ada kerjasama kelompok 
Tahap akhir 
1 — sangat tidak baik, tidak ada produk 
2 — tidak baik, ada produk tapibelum selesai 
3 — cukup baik, ada produk bentuk penayangan proporsional sesuai 
topik tapi belum ada inovasi dan kreativitas 
4 — baik, ada produk bentuk penayangan proporsional sesuai topik ada 
kreativitas tapi belum ada inovasi. 
5 — sangat baik, ada produk bentuk penayangan proporsional sesuai 
topik ada kreativitas dan inovasi 

Petunjuk Penskoran : 


Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
Skor perolehan 


Mempubliksikan poster di lini masa media sosial yang dimiliki peserta didik 


7. Lembar Kegiatan 


LK 1 (Pembelajaran Penyingkapan) 


a. 


Lakukan identifikasi permasalahan yang relevan dengan materi sifat dan makna 
nama Allah Swt. yang berkaitan dengan al-Asma2' al-Husna2 al- “Alim, al- 


Khabi>r, al-Sami» ', dan al-Basfi?r dengan teman sekelompok! 

Cari dan kumpulkan data tentang materi yang dikaji yaitu al-Asma? ' al-Husna» 
al- Alim, al- Khabi>r, al-Sami? ', dan al-Bas}i>r. 

Diskusikan temuan hasil pencarian! 

Bandingkan hasil diskusi antar kelompok terhadap temuan! 


Simpulkan hasil diskusi! 


LK 2 (Diskusi) 


a. Diskusikan tema berikut ini. 


a. Teman dengan satu kelompok, buat poster mengenai sikap beriman kepada 
Allah Swt melalui al-asmas al-hjusnas. 


b. Sajikan hasil produk 


8. Refleksi Sikap 


: . : 'Belum 
Karakter yang Diharapkan Mampu 


Rajin membaca buku untuk menambah pengetahuan. 


Ea 
peee mengerjakan tugas dari bapak ibu Mu 
2 guru. 
itu mentaati nasehat orangtoea, o Sooo 
|_Aselatu mentaati perintah dan nasehat bapak ibu gura | | | 
| _s|'3etatu reiti soat mengerjakan utangan. f | 
erosi dalam mempersiapkan keperluan sekolah | 


7|Berempati kepada orang lain yang sedang membutuhkan SP 
pertolongan. 


Selalu menjaga penglihatan mata dari hal-hal yang 
8idilarang Allah Swt. 


Kode Modul Ajar: ISL. D. RAS. 7.3 


MODUL AJAR 


dan Budi Pekerti 
D0 KelasVII oo 


Penyusun: 
Husain M. Pauweni,S.Pd 


[Semester Ganjil] 


| Pusat Asesmen dan Pembelajaran ae | 


1. Identitas Nama : SMPN 2 Tolangohula 


a. 
Sekolah b. Tahun : 2022/2023 
c. Kelas : VII (Tujuh)) 
d. Alokasi waktu : Durasi 3 Pekan / 9 Jam 
Pelajaran/ 3 pertemuan (360 menit) 
2. Target : Perangkat ajar ini digunakan untuk siswa regular (28 sd 32 
Peserta didik orang). Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 
ditangani dengan teknik bimbingan individu atau 
menggunakan tutor sebaya untuk membimbing peserta 
didik sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran. 
3. Moda : Pembelajaran tatap muka 
Pembelajara 
Jia 


l. Fase Capaian 
Pembelajaran 
2. Domain Capaian AKHLAK 


Pembelajaran Dy ag 
peserta didik mendalami peran aktivitas shalat 


sebagai bentuk penjagaan atas diri sendiri dari 
keburukan serta dapat mengamalkan shalat lima 
waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat 
mencegah perbuatan keji dan munkar. 


3. Tujuan Pembelajaran a. Melalui pembelajaran inkuiri, peserta didik 


dapat menghubungkan hakikat shalat dan zikir 
dengan pencegahan perbuatan keji dan munkar. 
b. Melalui teknik pembelajaran teknik every one is 


teacher, peserta didik dapat menuliskan contoh 
perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan 
shalat 


dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan 
munkar di lingkungan sosial 

c. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta 
didik dapat membuat quote tentang shalat dan 
zikir mencegah perbuatan keji dan munkar 


dalam media sosial atau media lainnya. 


Kompetensi Awal | : Peserta didik mengenal pengertian shalat da 
Peserta didik mampu mempraktekkan shalat 


dan ziki 


Pertanyaan Pemanti 


Persiapan Pembelajara 


Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, dan Berakhlak Mulia 


a. Memaknai shalat dan zikir dalam kehidupan 


5. Profil Pelajar 
Pancasila 


6. Pemahaman Bermakna 
b. Shalat untuk Meraih Ketakwaaan dan 
Menghindari Perilaku Tercela 
Hikmah melaksanakan Shalat dan Berzikir, 
dan 


d. Mengamalkan shalat lima waktu dan zikir 
secara istikamah 


Mengapa shalat dan zikir penting dilaksanakan? 
. Bagaimana dampak shalat dan zikir untuk 
kehidupan? 
Bagaimana shalat dan zikir yang dapat 
mencegah perbuatan keji dan munkar? 
Apakah shalat dan zikir berdampak pada 
rezeki? 
a. Memastikan semua sarana prasarana, alat, 
dan bahan tersedia 
b. Memastikan kondisi kelas kondusif 
c. Mempersiapkan bahan tayang 
d. Mempersiapkan lembar kerja siswa 
a. Penemuan 
b. Every one is teacher 
c. Produk 
a. Makna Salat dan Zikir 
b. Shalat untuk Meraih Ketakwaaan da 
Menghindari Perilaku Tercela 


. Persiapan 
Pembelajaran 


10. Materi 


. Pertanyaan Pemantik . Apa makna shalat? 
. Apa itu Zikir? 


o Mengamalkan salat lima waktu dan zikir 
secara istikamah 


o Hikmah melaksanakan Shalat dan Zikir 


8) Shalat merupakan amalan ibadah yang paling tinggi 
nilainya dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang 
lainnya. 

9) Shalat merupakan tiang agama. Meninggalkannya 
berarti merobohkan bangunan keberagamaan 

10) Allah Swt. mewajibkan melaksanakan ibadah shalat 
kepada setiap muslim, selain untuk meningkatkan 
ketakwaan. juga dapat menghindarkan diri dari 
perbuatan keji dan munkar. 

11) Zikir merupakan elemen yang penting dalam 
beribadah kepada allah Swt. Apabila kita tidak 
melaksanakan shalat maka kita akan berdosa, jika kita 
tidak menjalankan salat pasti kita tidak melaksanakan 
zikir, karena keduanya sangat erat hubungannya. 

12) Shalat dan zikir memiliki hikmah sebagai berikut: a) 
menguatkan akidah, b) menguatkan hubungan dengan 
Allah Swt, cjmemperoleh kedamaian hati dan jiwa, d) 
memperoleh ketenangan jiwa dan menjauhkan dari 
kelalaian, e) melatih berdisiplin, ff Membiasakan hal- 
hal yang bermanfaat, dan g) mewujudkan akhlak mulia. 


13) Beberapa upaya agar istikamah dalam shalat dan zikir, 
sebagai berikut: a) menyadari bahwa shalat dan zikir untuk 
mendekatkan diri kepada Allah Swt, b) Memahami manfaat 
salat dalam kehidupan, c) Kita akan kembali ke akhirat, d) 
Niat yang tulus, e) Lakukan shalat berjamaah, f) Berteman 
dengan orang yang rajin shalat, dan g) banyak membaca 
buku keislaman 


12) Sarana dan Prasarana 16) 


a. alat dan bahan: laptop, LCD projector, speaker 
active, laptop, Multimedia Pembelajaran Interaktif 
(MPI), handphone, kamera, kertas karton, spidol 
warna, atau media lain 

a. al-Qur'an dan Terjemahnya 


b. Kondisi kelas yang kondusif 


12. Sumber Belajar 17) 


a. Sumber belajar: 
3) LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. 
Jakarta: Kementerian Agama RI 
4) Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan 
Budi Pekerti Kelas 7. Jakarta: Kemdikbud RI 
5) Zaenal Abidin,. 2020. Fiqh Ibadah. Yogyakarta: CV. 
Deepublish 
14) Sumber belajar lain yang relevan: 
Ibnu Gayyim al-Jauziyah. 2018. Hikmah dan Rahasia 
Sholat (e-book), dalam Google Play Book. 
Materi Tambahan pada Aplikasi Digital Siswa PAI 
dengan Barcode Khusus (sesuai Buku Siswa) 


teacher 


Metode 2 
eProduk 


eEvery one is 


Pertemuan pertama menggunakan metode penyingkapan 


p Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk 
berdoa bersama-sama, tadarus Al-Qur'an, memperhatikan kesiapan peserta 
didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta 


didik. 


g Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan 
materi pelajaran, melakukan apersepsi, menyampaikan cakupan materi, tujuan 
pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik 


penilaian. 
r  Mengkondisikan peserta d 
masing. 


idik agar duduk sesuai kelompoknya masing- 


s Peserta didik mengidentifikasi masalah yaitu hakekat salat dan zikir 


dalam kehidupan sehari-hari. 


t Peserta didik merumuskan 
adalah perintah Allah Swt. 


temuan sementara mengenai shalat dan zikir 


o. Peserta didik mengumpulkan data tentang hakekat shalat dan zikir dan 
hikmah melaksanakan shalat dan zikir dalam dalam kehidupan sehari-hari 
dari berbagai sumber belajar 

p. Peserta didik menguraikan dan menafsirkan temuan 

q. Peserta didik merumuskan kesimpulan 


r. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang 
sudah dilaksanakan 

s. Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan 
terhadap kekurangan dengan menyebutkan Wallahu A'lam bi al-shawab 


Pertemuan kedua menggunakan metode every one is teacher 


14. Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk 
berdoa bersama-sama, tadarus Al-Qur'an, memperhatikan kesiapan peserta 
didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta 
didik. 

15. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan 
materi pelajaran, melakukan aperspesi, menyampaikan cakupan materi, tujuan 
pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik 
penilaian. 

16. Kertas/ kartu dibagikan kepada peserta didik, dan meminta kepada peserta 


didik untuk menuliskan pertanyaan tentang perilaku ketakwaaan dan 
menghindari keburukan dan menjalankan salat dengan istikamah. 
17. Kertas dikumpulkan, di acak, kemudian bagikan kembali kertas tersebut dan 
pastikan kertas pertanyaan tadi tidak dibagikan kepada orang yang sama 
serta meminta untuk membacakan sekaligus menjawab pertanyaannya. 
18. Meminta peserta didik untuk membacakan dan menjawab pertanyaan tersebut. 
19. Setelah jawaban diberikan meminta kembali kepada peserta didik 


lannya untuk melengkapi jawaban tersebut. 


20. Menyimpulkan hasilnya 
21. Mereview hasil diskusi sebagai umpan balik untuk perbaikan. 


22. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang 
sudah dilaksanakan 

23. Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan 
terhadap kekurangan dengan menyebutkan Wallahu A'lam bi al-shawab 


Pertemuan Ketiga menggunakan metode produk: 


10. Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk 
berdoa bersama-sama, tadarus Al-Qur'an, memperhatikan kesiapan peserta 


didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. 


10. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan 
materi pelajaran, melakukan apersepi, menyampaikan cakupan materi, tujuan 
pembelajaran, dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik 
penilaian. 

11. Mengkondisikan peserta didik agar duduk sesuai kelompoknya masing- 
masing. 

12. Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan tentang quote. 


13. Peserta didik membuat quote mengenai salat dan zikir mencegah perbuatan 
keji dan munkar dalam media sosial 
14. Peserta didik Mempresentasikan hasil produk. 


15. Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang 
sudah dilaksanakan 

16. Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan 
terhadap kekurangan dengan menyebutkan Wallahu A'lam bi al-shawab 


Penanganan untuk peserta didik yang mengalami 
kesulitan belajar yaitu menerapkan teknik bimbingan 
individu atau menggunakan tutor sebaya untuk 
membimbing peserta didik sehingga dapat mencapai 
capaian pembelajaran. 


Penanganan untuk peserta didik yang memiliki 
kecepatan belajar yaitu memberdayakan mereka 
menjadi tutor sebaya atau memberikan pengayaan 
yang bersumber dari sumber belajar yang beragam 


Asesmen sebelum pembelajaran Asesmen selama proses 
(diagnostik), berupa pertanyaan pembelajaran (formatif), berupa 
kepada siswa sesuai perilaku penugasan penemuan informasi 
profil Pancasila,. (terlampir) dan hasil diskusi(terlampir) 


Asesmen pada akhir proses 
pembelajaran (sumatif), berupa 
produk (quote) dan tertulis 
(isian) (terlampir) 


Pengayaan diberikan pada peserta 
didik dengan capaian tinggi agar 
mereka dapat mengembangkan 
potensinya secara optimal. 


Remedial diberikan kepada peserta 
didik yang membutuhkan bimbingan 
untuk memahami materi atau 
pembelajaran mengulang 


© 


Materi pengayaan: 

Salat khusyuk dapat mencegah perbuatan buruk. Tentu kalian 
sering mendengar kata khusyuk. Dalam Al-Qur'an dijelaskan 
bahwa salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Cari 
ayat, terjemah, dan isi kandungan ayat yang berkenaaan dengan hal 
ini, baik dalam buku maupun sumber lainnya! Hasilnya diserahkan 
pada gurumu untuk diberikan penilaian 


16. Refleksi Peserta Peserta didik diajak untuk melakukan refleksi terkait 
Didik seluruh proses belajar yang sudah dialami 


Materi apa yang sudah kalian fahami? 
. Materi apa yang menarik bagi kalian? 
Materi apa yang belum kalian fahami? 
. Masihkah ada kesulitan dalam memahami al-asma 
al-husna? 
17. Refleksi Guru Refleksi diri berupa pertanyaan pada diri sendiri. 


Apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan 
peserta didik dengan aktif? 

. Apakah metode yang digunakan mampu 
meningkatkan kemampuan peserta didik? 
Apakah media yang digunakan dapat membantu 
peserta didik mencapai kemampuan? 

. Apa yang bisa dilakukan agar peserta didik dapat 
meningkatkan kemampuan berfikir kritis? 


1. Bacaan guru : a. LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. 
dan Peserta Jakarta: Kementerian Agama RI 


didik 


b. Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan 
Budi Pekerti Kelas 7. Jakarta: Kemdikbud RI 
c. Zaenal Abidin. 2020. Fiqh Ibadah. Yogyakarta: CV. 


Deepublish 
2. Glosarium : a. Salat dan Zikir 
b. Hikmah salat dan zikir 
c. Salat dengan istikamah 
3. Daftar : a. LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: 
Pustaka Kementerian Agama RI 


b. Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi 
Pekerti Kelas 7. Kemdikbud RI 

c. Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an. 2020. Qur'an 
Kemenag. Jakarta: Kementerian Agama RI, dalam 


https://guran.kemenag.go.id/ 
d. Zaenal Abidin,. 2020. Figh Ibadah. Yogyakarta: CV. 


4. Asesmen Diagnostik 


No. 


Salat tepat waktu 
Melaksanakan salat sunah 


5. 


Deepublish 


Berzikir setiap waktu 


Belajar sungguh-sungguh untuk salat E 
Disiplin dalam belajar 


5. Asesmen Formatif 


a. Mencari data atau informasi dari berbagai sumber mengenai makna salat dan 


Zikir. 


Kelompok 


Nama Anggota :....................... 


1. Kedalaman dan kejelasan informasi, skor maksimal 3 

2. Keakuratan sumber yang dipakai, skor maksimal 3 

3. Kejelasan dan kerapihan resume/rangkuman, skor maksimal 4 
Skor Maksimal 10 


Aspek 

No. Nama siswa yang | Skor 
dinilai 
t 125113 

1 

2 

Dst. 

Aspek Penilaian: 


Petunjuk penskoran: 


Nila— (skor perolehan/ skor maksimum)x100 


Keterangan: 

0-10 : Kurang Baik 
11-20 : Sedang 
21-30 : Baik 

31-40 : Sangat Baik 


8. Presentasi Hasil Diskusi 
Kelompok': ...................... 
Nama Anggota :....................... 


Ketepatan presentasi sesuai 


temuan diskusi 


Petunjuk penskoran: 
Nilai (skor perolehan/ skor maksimum)x 100 
Keterangan: 


0-10 : Kurang Baik 


11-20 : Sedang 
21-30 : Baik 
31-40 : Sangat Baik 


6. Asesmen Sumatif. 
a. Pengetahuan: test tertulis, essay 
Soal: 

7. Bagaimana cara meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt.? 

8. Salat adalah sarana paling utama dalam hubungan antara manusia dengan- 
Nya. Salat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Salat 
adalah tiangnya agama. Mengapa salat sebagai tiang agama? 

9. Kita selalu mengingat Allah swt. dengan cara melaksanakan salat. Dengan 
melaksanakan salat kita akan mendapatkan ketenteraman hati dan akan 
terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Berikan alasan, mengapa salat dapat 
mencegah keji dan munkar? 

10. Bagaimana sikap kalian apabila ada salah satu temanmu yang belum 
melaksanakan salat lima waktu? 


11. Bagaimana cara berzikir sesuai dengan ketentuan? 


No. | Kunci Jawaban Cara Penilaian Skor 
Maks. 


Cara meningkatkan ketakwaan kepada | - Skor 4 diberikan apabila 
peserta didik — menuliska 
dengan benar 4 cara atau 
1. Melaksanakan salat dengan khusuk lebih untuk meningkatka 


dan berkualitas. ketakwaan kepada Allah 

Swt. 

Skor 3, apabila peserta 
kandungan Al-Qur'an. didik menuliskan denga 
benar 3 cara untu 
meningkatkan ketakwaa 
saleh. kepada Allah Swt. 

Skor 2, apabila peserta 

didik menuliskan denga 

5. menjalankan perintah Allah Swt. benar 2 cara atau lebih 

meningkatkan ketakwaa 

kepada Allah Swt 

guru) Skor 1, apabila peserta 
didik menuliskan denga 


Allah Swt. yaitu: 


2. membaca dan memahami makna 


3. berkumpul dengan orang-orang 


4. membaca buku-buku agama. 


dengan konsisten. (dikembangkan oleh 


Shala 

t sebagai tiang agama karena 
agama Islam dibangun oleh rukun 
diibaratkan 


Islam sebagai 


yang 
penopang atau tiang berdirinya agama. 
tidak 


dengan benar maka 


Oleh karena itu apabila kita 
mendirikan salat 


kita telah merubuhkan agama. 


Rasa takut akantumbuh pada orang 


yang menegakkan shalat. Mereka akan 


terdorong dosa. 
Shala 


t dapat mencegah 


untuk menghindari 


mereka dari 


perbuatan keji dan munkar. 


teman yang 


melaksanakan salat lima 


benar 1 cara untu 
meningkatkan ketakwaa 
kepada Allah Swt. dengan 
benar. 


Peserta didik  menuliska 
alasan shalat sebagai tiang 
agama dengan benar da 
lengkap diberi Skor 4 
Peserta didik  menuliska 
alasan salat sebagai 
agama dengan 

kurang lengkap diberi skor 

3 

Peserta didik — menuliska 
alasan salat sebagai tiang 
agama dengan sebagian 
kecil benar diberi skor 2 
Peserta didik tidak dapat 
menuliskan alasan salat 
sebagai tiang agama diberi 
skor 1 


Peserta didik  menuliska 
alasan shalat dapat mencegah 
perbuatan keji dan munkar 
dengan benar dan lengkap 
diberi skor 4 


Peserta didik — menuliska 
alasan shalat dapat mencegah 
perbuatan keji dan munkar 
dengan benar dan kurang 
lengkap diberi skor 3 
Peserta didik — menuliska 
alasan salat dapat mencegah 
perbuatan keji dan munkar 
hanya sebagian yang benar 
diberi skor 2 
Peserta didik tidak dapat 
menuliskan alasan salat 
dapat mencegah perbuata 
keji dan munkar diberi Skor 
1 


Skor 4, apabila peserta 
didik dapat  menuliska 
sikap yang tepat 
lengkap dan benar. 

Skor 3, 


adalah menegurnya dengan sopan didik dapat menuliska 
sikap yang tepat dengan 
benar tapi kurang lengkap. 
salat lima waktu. (dikembangkan Skor 2, apabila peserta 
didik dapat  menuliska 
sikap yang tepat tapi kurang 
tepat. 

Skor 1, peserta didik tidak 
dapat menuliskan sikap 


dan mengajak untuk melaksanakan 


oleh guru) 


5| Adapun cara berzikir sebagai berikut: Peserta didik dapat 
menuliskan 3 cara berzikir, 

1) Bertafakur dengan merenungkan diberi skor 4. 

Peserta didik dapa 

menuliskan 2 cara berzikir, 

bahwa Allah Swt Maha Berkuasa diberi skor 3. 

Peserta didik dapat 

menuliskan 1 cara berzikir, 

2) Mengucapkan bacaan-bacaan baiki diberi skor 2. 

Peserta didik tidak dapat 

menuliskan cara berzikir, 

mengagungkan Alla Swt, seperti diberi skor 1 


tasbih, tahmid, takbir, tahlil, 


ciptaan-Nya dengan “keyakinan 


atas segala hal. 


yang mengandung makna 


salawat, dan membaca Al-Qur'an 


3) Melakukan kebaikan sesuai dengan 


apa yang diperintahkan dan 


menjauhi apa yang dilarang. 
(sai - Jumlah skor maksimal 


b. Keterampilan: produk 


Karya berupa guote yang mengandung isi bahwa salat dan zikir dapat mencegah perbuatan 
keji dan munkar dalam media sosial atau media lain atau sebagai contoh dapat dilihat pula 


pada Buku Guru Kelas 7 SMP Bab 3 


Rubrik Penilaian 
Nama Kelompok: 
Anggota 

Kelas 

Nama Produk 


epo a 


1 5 


1 Perencanaan 


a. Persiapan 
b. Jenis Produk 
2 Tahapan Proses Pembuatan 
a. Persiapan Alat dan Bahan 
b. Teknik Pengolahan 
c. Kerjasama Kelompok 
3 Tahap Akhir 
a. Bentuk Penayangan 
b. Kreatifitas 


c. Inovasi 


Total Skor 


Tabel 2.4 

Rubrik Penilaian Poster pada Bab 2 
Keterangan penilaian: 
Perencanaan: 
1 — sangat tidak baik, tidak ada musyawarah dan penentuan produk 
sesuai topik 
2 — tidak baik, ada musyawarah dan tapi tidak ada penentuan produk 
sesuai topik 


3 — cukup baik, ada musyawarah tapi tidak diikuti semua anggota 


kelompok dan ada penentuan produk tapi tidak sesuai topik 
4 — baik, ada musyawarah tapi tidak diikuti semua anggota kelompok 
dan ada penentuan produk sesuai topik 
5 — sangat baik, ada musyawarah diikuti semua anggota kelompok dan 
ada penentuan produk sesuai topik 
Tahapan Proses Pembuatan 
1 — sangat tidak baik, tidak ada alat dan bahan, tidak mampu 
menguasai teknik pengolahan dan tidak ada kerjasama kelompok 
2 — tidak baik, ada alat dan bahan dan tidak mampu menguasai teknik 


pengolahan dan tidak ada kerjasama kelompok 


3 — cukup baik, ada alat dan bahan dan mampu menguasai teknik 
pengolahan dan tidak ada kerjasama kelompok 
4 — baik, ada alat dan bahan dan mampu menguasai teknik pengolahan 
dan ada kerjasama beberapa anggota kelompok 
5 — sangat baik, ada alat dan bahan dan mampu menguasai teknik 
pengolahan dan ada kerjasama kelompok 
Tahap akhir 
1 — sangat tidak baik, tidak ada produk 
2 — tidak baik, ada produk tapibelum selesai 
3 — cukup baik, ada produk bentuk penayangan proporsional sesuai 
topik tapi belum ada inovasi dan kreativitas 
4 — baik, ada produk bentuk penayangan proporsional sesuai topik ada 
kreativitas tapi belum ada inovasi. 
5 — sangat baik, ada produk bentuk penayangan proporsional sesuai 
topik ada kreativitas dan inovasi 

Petunjuk Penskoran : 


Perhitungan skor akhir menggunakan rumus : 
Skor perolehan ||. 


Mempubliksikan poster di lini masa media sosial yang dimiliki peserta didik 


7. Lembar Kegiatan 


LK 1 (Pembelajaran Penemuan) 


9. 


10. 


11. 


12. 
13. 


Identifikasi masalah yaitu hakekat salat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari! 


Rumuskan temuan awal materi megenai salat dan zikir adalah perintah Allah 


Kumpulkan data tentang hakekat salat dan zikir dan hikmah melaksanakan 
salat dan zikir dalam dalam kehidupan sehari-hari dari berbagai sumber 
belajar! 

Lakukan penguraian dan penafsiran temuan! 


Simpulkan hasilnya! 


LK 2 (everyone is teacher) 


perbuatan keji dan munkar! 


Tampilkan hasilnya! 


f. Refleksi Sikap 


Belum 
Ng Karakter yang Diharapkan Mampu 


EA salat tepat pada waktunya. 


Pa ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. —— 
P sabar dalam kehidupan sehari-hari. SD 


Menghargai waktu dengan melakukan kegiatan yang MN 
4|bermanfaat. 
5 (Terbiasa berzikir. Po 
Bean kesabaran dan menenangkan hati. SE 


pu gkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. PIL 
pa perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt. Nan 


Kode Modul Ajar: ISL. D. RAS. 7. 4 


BUDI PEKERTI 
© Kasy 


Penyusun: 
HUSAIN M. PAUWENI,S.Pd 


[Semester Ganjil] 


Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 


“Identitas a. : olangohula 
Sekolah : : 2022/2023 


. VII (Tujuh) 
. Alokasi waktu : Durasi 4 Pekan / 12 Jam 
Pelajaran/ 4 pertemuan (480 menit) 


© Target Peserta : Perangkat ajar ini digunakan untuk siswa regular (28 sd 32 
didik orang). Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 
ditangani dengan teknik bimbingan individu atau 
menggunakan tutor sebaya untuk membimbing peserta 

didik sehingga dapat mencapai capaian pembelajaran. 


3. Moda : Pembelajaran tatap muka 
Pembelajaran 


1.Fase Capaian 
Pembelajaran 


2. Domain Capaian | FIKIH 


peserta didik memahami internalisasi nilai-nilai 

dalam sujud dan ibadah salat 

3. Tujuan Pembelajaran a. Melalui pembelajaran teknik jigsaw, peserta 
didik dapat menjelaskan dapat menjelaskan 
perintah agama untuk untuk sujud syukur, 
sahwi dan tilawah. 

b. Melalui pembelajaran discovery, peserta didik 
dapat menjelaskan tata cara sujud sahwi, 
tilawah, dan syukur sebagai sikap patuh 
terhadap aturan Allah Swt. 

c. Melalui pembelajaran diskusi, peserta didik 
dapat memahami hikmah melaksanakan sujud 
syukur, sahwi dan tilawah. 

d. Melalui pembelajaran demonstrasi, peserta 
didik dapat mempraktikkan sujud sahwi, 
tilawah, dan syukur sesuai ketentuan. 


4. Kompetensi Awal a. Peserta didik mengenal konsep sujud dalam 
shalat 
b. Peserta didik mampu mempraktekkan shalat 


Pembelajaran 


Pertanyaan Pemanti 
Persiapan Pembelajara 


Pancasila Esa, dan Berakhlak Mulia, Bernalar Kritis 
6. Pemahaman Bermakna Perintah agama untuk untuk sujud syukur, 
sahwi dan tilawah 
. Pengertian sujud sahwi,sujud tilawah, da 
sujud syukur 
Hikmah melaksanakan sujud sahwi,sujud 
tilawah, dan sujud syukur. 
. Tata Cara sujud sahwi,sujud tilawah, da 
sujud syukur 
7. Pertanyaan Pemantik . Apa hakikat sujud? 
. Apa itu sujud sahwi, tilawah, dan syukur? 
Bagaimana cara melakukan sujud sahwi, 
tilawah, dan syukur? 
. Apa fungsi sahwi, tilawah, dan syukur dalam 
menjalani kehidupan? 
8. Persiapan . Memastikan semua sarana prasarana, alat, 
Pembelajaran dan bahan tersedia 
Diskusi 


Memastikan kondisi kelas kondusif 
Mempersiapkan bahan tayang 
9. Metode 
Demonstrasi 
10. Materi . Sujud syukur, sahwi dan tilawah 
. Tata Cara Pelaksanaan Sujud Syukur, Sahwi, 
dan Tilawah 
. Hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah 


Mempersiapkan lembar kerja siswa 
Jigsaw 
Penyingkapan 


Trs cp laen s 


Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Swt. Sujud syukur ialah 
sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah 
atau telah terhindar dari bahaya. 

Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah 
dalam Al-Qur'an ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat 
membaca/menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. 


Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu dalam 


salat. Sujud ini dilakukan dua kali setelah membaca tasyahud akhir sebelum 


salam. 

Hikmah sujud syukur menjadikan kita sebagai makhluk yang senantiasa ingat dan 
bersyukur kepada Allah Swt. 

Hikmah sujud tilawah menambah kecintaan kepada Al-Qur'an dan menjadikan kita 
mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an. 

Hikmah sujud sahwi menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk 
yang tidak sempurna sehingga tidak luput dari kesalahan. 

Selalu menanamkan sikap rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan 
takabur sedini mungkin kepada anak-anak dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi 


insan yang pandai bersyukur. 


14) Sarana dan Prasarana 13) a.alat dan bahan: laptop, LCD projector, speaker 
active, laptop, Multimedia Pembelajaran Interaktif 
(MPI), handphone, kamera, kertas karton, spidol 
warna, atau media lain 

al-Qur'an dan Terjemahnya 


Kondisi kelas yang kondusif 
12. Sumber Belajar 14) a. Sumber belajar: 

LPMO. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: 
Kementerian Agama RI. 

Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi 
Pekerti Kelas 7. Jakarta: Kemdikbud RI 

Muhammad Rifa'1. 2011. Tuntutan Shalat Lengkap. 
Semarang: Toha Putra 

Sumber belajar lain yang relevan: 

Ilam Maulani. 2020. Pembelajaran Sujud Syukur, Sujud 
Sahwi, dan Sujud Tilawah, dalam Ilam Maulani 
Channel https://www.youtube.com/watch? 
reload—9&v-M-Oxhl Hkcpl 

Materi Tambahan Berupa Kuis pada Aplikasi Digital 
Siswa PAI dengan Barcode Khusus (sesuai Buku 
Siswa) 


Pertemuan pertama 
1) Guru membuka pelajaran dengan salam dan 
meminta peserta didik untuk berdoa bersama- 
sama, tadarus Al-Qur'an, memperhatikan 
kesiapan peserta didik, memeriksa kehadiran, 


kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta 
didik. 

2) Guru memberikan motivasi dan mengajukan 
pertanyaan yang terkait dengan materi pelajaran, 
melakukan apersepsi, menyampaikan cakupan 
materi, tujuan pembelajaran, dan kegiatan yang 
akan dilakukan, serta lingkup dan teknik 
penilaian. 

18) Peserta didik dikelompokkan ke dalam tim-tim yang terdiri dari 4-6 
orang disesuaikan dengan kondisi kelas yang ada. 

19) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda terkait dengan 
perintah agama untuk melaksanakan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud 
tilawah. 

20) Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan. 


6) Anggota materi yang berbeda yang telah mampelajari bagian/subbab yang 
sama bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan 
subbab tersebut. 

7) Setelah selesai berdiskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke 
kelompok asal dan bergantian mengajar teman satu tim mereka kuasai dan 
tiap anggota lainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 

8) Tiap-tiap ahli mempresentasikan hasil diskusinya. 

9) Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang 
sudah dilaksanakan 

10) Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan 
terhadap kekurangan dengan menyebutkan Wallahu A'lam bi al-shawab 


Pertemuan kedua menggunakan metode Penyingkapan 


15) Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk 
berdoa bersama-sama, tadarus Al-Qur'an, memperhatikan kesiapan peserta 
didik, memeriksa kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta 
didik. 

16) Guru memberikan motivasi dan mengaju 
materi pelajaran, melakukan apers 
pembelajaran, dan kegiatan yan 

10) Pertemuan 


rkait dengan 
i, tujuan 


11) Penyin 
u Guru menyajikan stimulus dengan berupa bahan Kajian awal mengenai 


tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah 

v Peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan materi 

w Peserta didik mencari dan mengumpulkan data tentang materi yang dikaji 

x Peserta didik mendiskusikan temuan hasil pencarian 

y Peserta didik membandingkan hasil diskusi antar kelompok terhadap temuan 
Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dan kajian 


aa Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang 
sudah dilaksanakan 

bb Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan 
terhadap kekurangan dengan menyebutkan Wallahu A'lam bi al-shawab 


1) Guru membuka pelajaran dengan 
salam dan meminta peserta didik 
untukberdoabersama-sama, 
tadarus Al-Qur'an, 
memperhatikan kesiapan peserta 
didik, memeriksa kehadiran, 
kerapihan, dan posisi tempat 
duduk peserta didik. 

2) Guru memberikan motivasi dan 
mengajukan pertanyaan yang 
terkait dengan materi pelajaran, 
melakukan apersepsi, 
menyampaikan cakupan materi, 
tujuan pembelajaran, dan kegiatan 
yang akan dilakukan, serta 
lingkup dan teknik penilaian. 

3) Peserta didik dibagi 


dari 5-6 


pada 
kelompok yang terdiri 
orang, sekaligus memilih ketua 
kelompok. 

4) Guru 


memberikan stimulus 


sebelum diskusi dimulai terkait 


dengan beberapa tradisi 


syukuran yang ada di 


masyarakat juga hikmah 
melaksanakan sujud sahwi, sujud 
syukur, dan sujud tilawah. 

5) Peserta didik berdiskusi sesuai 

telah 


dengan tema 


yang 
ditentukan. 

6) Secara bergantian masing-masing 
kelompok mempresentasikan hasil 
diskusinya, kelompok lain 


memberikan tanggapannya. 


7) Menyimpulkan hasil diskusi. 


8) Mereview hasil diskusi sebagai 


1) 


3) 


Guru membuka pelajaran dengan 
salam dan meminta peserta didik 
untukberdoabersama-sama, 

tadarus Al-Qur'an, 
memperhatikan kesiapan peserta 
didik, memeriksa kehadiran 
kerapihan, dan posisi tempat 
duduk peserta didik. 

Guru memberikan motivasi dan 
mengajukan pertanyaan yang 
terkait dengan materi pelajaran, 
melakukan apersepsi, 
menyampaikan cakupan materi, 
tujuan pembelajaran, dan kegiatan 
yang akan dilakukan, serta 
lingkup dan teknik penilaian. 


Guru menyampaikan ringkasan 


materi yang akan disampaikan. 


4) Guru menyiapakan bahan atau 


alat yang diperlukan. 


5) Guru menunjuk salah seorang 


peserta didik untuk melakuka 


demontrasi sesuai denga 
skenario yang disiapkan. 

Seluruh peserta 
memperhatikan demontrasi dan 


menganalisisnya. 


7) Tiap peserta didik mengemukakan 


8) 


hasil analisisnnya dan pengalaman 
peserta didik didemonstrasikan. 
didik 


Peserta membuat 


kesimpulan. 


9) Guru dan peserta didik melakukan 


10) Guru dan peserta 


refleksi terkait seluruh proses 
belajar yang sudah dilaksanakan 


bersama- 


umpan balik untuk perbaikan. 


9) Guru dan peserta didik melakukan 
refleksi terkait seluruh proses 


belajar yang sudah dilaksanakan 

10) Guru dan peserta bersama-sama 
mengucapkan hamdalah dan 
pengakuan terhadap kekurangan 
dengan menyebutkan Wallahu 
A'lam bi al-shawab 


Asesmen non kognitif 
berupa instrumen sikap 


sama mengucapkan hamdalah 


dan pengakuan terhadap 


kekurangan dengan 
menyebutkan Wallahu A'lam bi 


al-shawab 


Asesmen selama proses 
pembelajaran (formatif), berupa 
penugasan penemuan informasi 
dan hasil diskusi penyusunan 


Asesmen pada akhir proses 
pembelajaran (sumatif), berupa 
produk (quote) , tertulis (isian) , 
dan praktik(terlampir) 


Pengayaan diberikan pada peserta 
didik dengan capaian tinggi agar 


mereka dapat mengembangkan 
potensinya secara optimal. 


Remedial diberikan kepada peserta 
didik yang membutuhkan bimbingan 
untuk memahami materi atau 
pembelajaran mengulang 


Materi pengayaan: 


Kata sujud sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Cari 3 kata sujud pada al- 
Qur'an, tulis ayatnya, beri ciri kata sujud yang dimaksud, dan jelaskan arti 
serta penjelasannya. Kalian dapat mencarinya pada buku atau sumber lain. 
Jawaban ditulis pada buku tugas kemudian disajikan di depan kelas 


16. Refleksi Peserta Peserta didik diajak untuk melakukan refleksi terkait 
Didik seluruh proses belajar yang sudah dialami 


Materi apa yang sudah kalian fahami? 

. Materi apa yang menarik bagi kalian? 
Materi apa yang belum kalian fahami? 

. Masihkah ada kesulitan dalam memahami materi? 

. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki 
hasil belajarmu? 
Jika diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, 
berapa bintang akan kamu berikan pada usaha yang 
telah dilakukan? 

17. Refleksi Guru Refleksi diri berupa pertanyaan pada diri sendiri. 


Apakah pembelajaran sudah dapat melibatkan 
peserta didik dengan aktif? 

. Apakah metode yang digunakan mampu 
meningkatkan kemampuan peserta didik? 
Apakah media yang digunakan dapat membantu 
peserta didik mencapai kemampuan? 

. Apa yang bisa dilakukan agar peserta didik dapat 
meningkatkan kemampuan berfikir kritis? 


t. Bacaan guru :a. LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: 
dan Peserta Kementerian Agama RI. 
didik b. Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi 
Pekerti Kelas 7. Jakarta: Kemdikbud RI 
c. Muhammad Rifa'i. 2011. Tuntutan Shalat Lengkap. 
Semarang: Toha Putra 
Sujud sahwi, syukur, dan tilawah 
Praktik Sujud sahwi, syukur, dan tilawah 
Hikmah Sujud sahwi, syukur, dan tilawah 
3. Daftar LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: 
Pustaka Kementerian Agama RI 
Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi 
Pekerti Kelas 7. Kemdikbud RI 
Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an. 2020. Qur'an Kemenag. 
Jakarta: Kementerian Agama RI, dalam 


https://guran.kemenag.go.id/ 

Muhammad Rifa'1. 2011. Tuntutan Shalat Lengkap. Semarang: 
Toha Putra 

Ilam Maulani. 2020. Pembelajaran Sujud Syukur, Sujud Sahwi, 
dan Sujud Tilawah, dalam Ilam Maulani Channel 
https://www.youtube.com/watch?7reload—9&v—-M-Oxh 1 Hkcpl 


2. Glosarium 


po.» 


11. Asesmen Non Kognitif 


1. | Bersyukur terhadap nikmat yang telah 
diberikan Allah dengan melaksanakan sujud 
syukur 

2 Ketika melakukan dosa segera meminta 
ampun pada Allah Swt. 


3. | Menyadari kekhilafan gerakan atau bacaan a 
dalam salat dengan melaksanakan sujud 
sahwi pada akhir salat 
4. |Melaksanakan sujud tilawah pada bacaan 
aaa nan | | 
5. | Menghayati bacaan dan makna Al Qur'an 
yang sedang dibaca 


5. Asesmen Formatif 


a. Mencari data atau informasi dari berbagai sumber mengenai implementasi dari 
perilaku rendah hati, menjauhkan diri dari perilaku sombong dan takabur, dan 
menjadi insan yan pandai bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. 


Rubrik penilaiannya sebagai berikut: 


Aspek 


yang 
dinilai 


Nama siswa 


Aspek Penilaian: 

1. Kejelasan dan kedalaman informasi, skor maksimal 3 

2. Keakuratan sumber yang dipakai, skor maksimal 3 

3. Kejelasan dan kerapihan resume/rangkuman, skor maksimal 4 
Skor Maksimal 10 


Petunjuk penskoran: 


Nilai— (skor perolehan/ skor maksimum)x 100 


Keterangan: 

0-10 : Kurang Baik 
11-20 : Sedang 
21-30 : Baik 

31-40 : Sangat Baik 


17.Penyusunan Peta Konsep 
Kelompok': ...................... 
Nama Anggota : ....................... 


Keterangan: 
9. Kelengkapan dan kesesuaian materi , skor maksimal 20. 
10. Gambar/simbol, skor maksimal 20. 


12. Garis hubung, skor maksimal 20. 
13. Kata kunci, skor maksimal 20. 
14. Penyajian materi, skor 

maksimal 20. Skor maksimal 100 


Petunjuk penskoran: 


Nilai (skor perolehan/ skor maksimum)x 100 


Keterangan: 

0-10 : Kurang Baik 
11-20 : Sedang 
21-30 : Baik 

31-40 : Sangat Baik 


6. Asesmen Sumatif. 
a. Pengetahuan: test tertulis, Pilihan Ganda 
Soal: 
14. Pilih jawaban yang benar dengan memberi tanda silang (X) pada huruf A,B,C, dan D 
Perhatikan pernyataan dibawah ini! 


Seseorang lupa kelebihan rakaat salat 

Memperoleh nikmat yang luar biasa. 

Mendengar atau membaca ayat-ayat sajdah 

Meninggalkan salah satu rukun salat karena lupa 

Lupa kekurangan jumlah rakaat salat 

Selamat dari bahaya atau musibah 

Penyebab melaksanakan sujud sahwi ditunjukkan pada ... 


1,2 dan 3 
2,3 dan 4 
1,4 dan 5 
4, 5 dan 6 
4. Ketika sedang melakukan salat salat magrib Annisa ragu terhadap jumlah 
rakaatnya, sehingga sebelum salam ia melakukan sujud... 
tilawah. 
syukur. 
Sujud rukun. 
sahwi. 
Rosyid melaksanakan salat zuhur. Namun ia lupa tidak melakukan tasyahud 
awal. Sebelum salam ia melakukan sujud sahwi. 


Ilustrasi tersebut menunjukkan hikmah melakukan sujud sahwi adalah .... 


A. agar terhindar dari dosa. 

B. terkesan shalatnya khusyuk. 

C. salatnya tampak lama. 

D. menyadari manusia tempat salah dan lupa 
. Perhatikan Ilustrasi berikut ! 


Ketika salat asar, Toni ragu-ragu tentang jumlah rakaat yang telah dilakukan, oleh 
karena itu ia menambah rakaatnya dan sebelum salam melakukan sujud sahwi. 
Dengan kejadian tersebut, hikmah dari sujud sahwi adalah.... 

menghindarkan dosa 

melengkapi jumlah rakaat 

memperbanyak sujud 

menghindarkan keraguan 

. Pada saat menerima pengumuman hasil ujian seorang siswa SMP ternyata 
memperoleh nilai yang memuaskan. Sebagai seorang muslim yang baik, 
disunahkan untuk mengerjakan sujud... 

syukur. 

tilawah 

rukun 


Sahwi 


i. Perhatikan pernyataan berikut : 


1) Memperoleh nikmat 

2) Membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah 

3) Lupa melaksanakan tasyahud awal 

4) Terhindar dari bahaya bencana alam 

Pernyataan yang bukan merupakan penyebab melaksanakan sujud syukur 
adalah.... 

1) dan 2) 

2) dan 3) 

3) dan 4) 

1) dan 4) 


b 


e 


“Betapa senang hati Haziq melihat namanya muncul sebagai juara I lomba 
Oliempiade sains tingkat Provinsi .” Jenis sujud yang tepat untuk 
pernyataan di atas adalah sujud .... 

1. Syukur 

2. Sahwi 

3. Tilawah 

4. Rukun 

Raka adalah salah seorang siswa yang taat beribadah dan rajin membaca 
Al-Qur'an. Suatu ketika ia membaca Al-Qur'an sampai pada ayat sajdah, 


lalu ia langsung melakukan sujud. Sujud yang dilakukan oleh Raka adalah 


1. Sujud ketika salat 
2. Sujud tilawah 
3. Sujud sahwi 
4. Sujud syukur 
Pada saat salat jamaah, imam membaca ayat sajdah tetapi tidak melakukan 
sujud tilawah, maka sebagai makmum yang dilakukan adalah .... 
1. menegur imam 
2. sujud tilawah sendirian 
3. mengajak teman di samping untuk sujud tilawah 
4. mengikuti imam tidak sujud, karena sujud tilawah adalah sunah 
Surat dalam Al-Qur'an yang terdapat dua ayat sajdah ialah.... 
O.S. al-Furga»n. 
Q.S”. “Asli “Imran. 
Q.S” an-Nisa”. 
Q.S”. al-H)ajj. 


b. Keterampilan: Praktik 


Rubrik penilaiannya sebagai berikut: 


4 — Sempurna, tidak ada kesalahan 


Mendemonstrasikan sujud syukur,| 3 — Kurang dari 4 kesalahan 
tilawah, dan sahwi sesuai dengan 


ketentuan. 2 — Antara 5 — 10 kesalahan 


1 — Lebih dari 10 kesalahan 


Nilai 


S 
total skor perolehan 100 
total skor maksimum 


d. Lembar Kegiatan 
LK 1 (Jigsaw) 
1 Duduklah secara berkelompok! 
2 Tiap orang dalam tim membaca materi yang ditugaskan sujud sahwi, sujud 


syukur, dan sujud tilawah. 


| P Anggota yang berbeda yang telah mampelajari bagian/ a ai sama | 
bertemu dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan materi. 


3 Tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian mengajar 


teman satu tim mereka kuasai dan tiap anggota lainnya mendengarkan dengan 


4 Tiap-tiap ahli mempresentasikan hasil diskusinya. 


ari dan kumpulkan data tentang materi yang dikaji! 
11. Diskusikan temuan hasil pencarian! 
12. bandingkan hasil diskusi antar kelompok terhadap temuan! 
13. Simpulkan hasil diskusi 


impulkan hasil diskusi. 


8. Refleksi Sikap P PS W KA , 


0 ! 
TCANT 
IT eNA pe 
D 
keran Ag 


F Te. Sa 
| 1 (Mengakui kesalahan yang telak pe san 


| 2 Meminta maaf apabila melakuka#kesalahat” 


3 IMenghayati dan memahami Al-Qur'an yang sedang dibaca. 
4 (Bersyukur atas nikmat yang telah diterimanya. 


Membaca istigfar dan memohon ampun kepada Allah Swt. apabila 
elakukan kesalahan. 
6 ISelalu mendekatkan diri kepada Allah Swt 
7 IBerperilaku santun terhadap siapapun 


Berdoa utuk keselamatan dunia dan akhirat 


Ikode Modul Ajar: ISL. D. RAS. 7.5 


MODUL AJAR 


PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 
DAN BUDI PEKERTI 


(Kelas: VII (Tujuh) 


Penyusun: 
HUSAIN M. PAUWENLS.Pd 


A. Informasi Umum 


1. Identitas . Nama : SMPN 2 Tolangohula 
Sekolah . Tahun : 2022/2023 
. Kelas : VII (Tujuh)) 
. Alokasi waktu : Durasi 3 Pekan / 9 Jam Pelajaran/ 
3 pertemuan (360 menit) 


2. Target Perangkat ajar ini digunakan untuk siswa regular (28 sd 32 orang). 
Peserta didik Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar ditangani 
dengan teknik bimbingan individu atau menggunakan tutor 
sebaya untuk membimbing peserta didik sehingga dapat 
mencapai capaian pembelajaran. 


3. Moda Pembelajaran tatap muka 
Pembelajaran 
B. Komponen Inti 


1. Fase Capaian 


Pembelajaran 
. Domain Capaian SEJARAH PERADABAN ISLAM 
Pembelajaran Peserta didik mampu menghayati penerapan akhlak mulia dari 
— kisah-kisah penting dari Bani Umayyah 
. Tujuan Pembelajaran a. Melalui pembelajaran penemuan, peserta didik dapat 


menceritakan sejarah berdirinya Bani Umayyah di 
Damaskus. 

b. Melalui pembelajaran penyingkapan, peserta didik 
dapat menjelaskan kemajuan peradaban Islam pada 
masa Bani Umayyah di Damaskus dalam bidang 
pemerintahan, hukum, sosial, ekonomi, keagamaan, 
dan pendidikan. 

c. Melalui pembelajaran berbasis produk, peserta didik 
dapat membuat bagan time line perkembangan 
peradaban Islam pada masa Bani Umayyah sehingga 
dapat memetik nilai Islami dari kemajuan peradaban. 


Komp Sa Kompetensi Awal 


Peserta didik mengenal sejarah perkembanga 
gaia Islam 


6. D rain. Bermakna 


a. Memastikan semua sarana 
prasarana, alat, dan bahan tersedia 
15) Memastikan kondisi kelas kondusif 


16) Mempersiapkan bahan tayang 
17) Mempersiapkan lembar kerja siswa 


21 Penemuan 
22 Penyingkapan 
23 Produk 


—— 


11) Dinasti Bani Umayyah di Damaskus didirikan 
Mu 'a?wiyah bin Abu? Sufya?n bin Harb bin Umayyah . 
Dinasti ini berdiri selama + 90 tahun (40 — 132 H / 661 — 750 
M) . Pusat pemerintahannya di Damaskus. 

12) Sistem pemerintahan Bani Umayyah adalah 
kepemimpinan turun temurun. 

13) Administrasi dan struktur pemerintahan yang dikelolanya 
merupakan penyempurnaan dari pemerintahan 
sebelumnya. 

14) Bani Umayyah di Damaskus memiliki wilayah sangat 
luas. Pelaksanaan pemerintahan dibantu oleh para 
gubernur dan dibentuknya beberapa departemen. 

15) Hubungan antara bangsa-bangsa Arab Muslim 
dengan negeri-negeri taklukan mulai dibuka terutama 
dengan Persia, Mesir, dan Eropa. 

16) Tata kelola yang dikembangkan oleh Dinasti 
Umayyah di antaranya adalah pemerintahan, hukum, 
sosial, ekonomi, keagamaan, dan pendidikan. 

17) Pada masa Bani Umayyah, ilmu kimia dan 
pengobatan menjadi disiplin ilmu yang pertama kali 


dikembangkan dan diikuti dengan ilmu pengetahuan 


lainnya 


Ww ea 


11. Sarana dan : a. alat dan bahan: laptop, LCD projector, speaker 
Prasarana active, laptop, Multimedia Pembelajaran Interaktif 
(MPI), handphone, kamera, kertas karton, spidol 
warna, atau media lain 
b. al-Qur'an dan Terjemahnya 
Kondisi kelas yang kondusif 
12. Sumber Belajar : a. Sumber belajar: 

1) LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: 
Kementerian Agama RI. 

2) Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan 
Budi Pekerti Kelas 7. Jakarta: Kemdikbud RI 

3) Salamah Muhammad al-Harafi Al-Ballawi. 2016. 
Buku Pintar Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: 
Pustaka al-Kautsar 

b. Sumber belajar lain yang relevan : 

1) PPtPeradaban Islam Masa Bani Umayyah di 
Damaskus (dibuat oleh guru) 

2) Mustafa As-Siba'i. 2019. Sejarah Peradaban Islam 
(e-book), dalam 
https://www.ideapers.com/2019/03/ini-25-buku- 
bacaan-gratis-download-pdf.html 


P 


Metode Penemuan 


17) Guru membuka pelajaran dengan salam dan meminta peserta didik untuk berdoa 
bersama-sama, tadarus Al-Qur'an, memperhatikan kesiapan peserta didik, memeriksa 
kehadiran, kerapihan, dan posisi tempat duduk peserta didik. 

18) Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi 
pelajaran, melakukan apersepsi, menyampaikan cakupan materi, tujuan pembelajaran, 
dan kegiatan yang akan dilakukan, serta lingkup dan teknik penilaian. 

19) Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok 

20) Peserta didik mengidentifikasi pernyataan-pernyataan mengenai sejarah berdirinya 


Bani Umayyah di Damaskus. 
21) Peserta didik merumuskan hipotesis atau pertanyaan penting mengenai materi tersebut. 


22) Peserta didik mengumpulkan data tentang materi yang dipelajari dari berbagai sumber 
belajar. 


23) Peserta didik menguraikan dan menafsirkan materi yang ditemukan. 
24) Peserta didik menyusun kesimpulan 


25) Guru dan peserta didik melakukan refleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah 
dilaksanakan 


26) Guru dan peserta bersama-sama mengucapkan hamdalah dan pengakuan 
terhadap kekurangan dengan menyebutkan Wallahu A'lam bi al-shawab 


Metode Produk 


1) 


Guru membuka pelajaran dengan 
salam dan meminta peserta didik 
untukberdoabersama-sama, 
tadarus Al-Qur'an, 
memperhatikan kesiapan peserta 
didik, memeriksa kehadiran, 
kerapihan, dan posisi tempat 
duduk peserta didik. 


2) Guru memberikan motivasi dan 


3) 


mengajukan pertanyaan yang 
terkait dengan materi pelajaran, 
melakukan apersepsi, 
menyampaikan cakupan materi, 
tujuan pembelajaran, dan kegiatan 
yang akan dilakukan, serta 
lingkup dan teknik penilaian. 

Peserta didik dibagi pada 


kelompok yang terdiri dari 5-6 
orang, sekaligus memilih ketua 


kelompok. 


4) Peserta didik membuat bagan time 


5) 


line tentang kemajuan peradaban 
dan memetik nilai Islam pada 
kemajuan tersebut pada masa 
Bani Umayyah di Damaskus. 
Peserta didik mempresentasikan 


hasil produk. 


6) Guru dan peserta didik melakukan 


7) 


refleksi terkait seluruh proses 
belajar yang sudah dilaksanakan 
Guru dan peserta bersama-sama 
mengucapkan hamdalah dan 
pengakuan terhadap kekurangan 
dengan menyebutkan Wallahu 
A'lam bi al-shawab 


menguca aa Na a 


a. Asesmen non kognitif berupa instrumen 
sikap 

b. Asesmen selama proses pembelajaran 
(formatif), berupa penugasan penemuan 
informasi dan hasil diskusi dan 
penyusunan bagan bergambar(terlampir) 

c. Asesmen pada akhir proses pembelajaran 
(sumatif), berupa test tertulis (essay) 


Pengayaan dan Remedial 


12. Pengayaan diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat 
mengembangkan potensinya secara optimal. 
Materi pengayaan: 
Buatlah tabel mengenai perbedaan kebijakan al-khulafa al-rasyidun dengan 
Bani Umayyah dalam bidang pemerintahan dan pendidikan! Catatan kalian 
dituangkan pada buku tugas, lalu disajikan di kelas. 


13. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk 
memahami materi atau pembelajaran mengulang. 


D refleksi terkait seluruh proses belajar yang sudah! 


Lampiran 


18. Bacaan guru : a. LPMQ. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: 
dan Peserta Kementerian Agama RI. 
didik 11. Rudi Ahmad Suryadi dan Sumiyati. 2020. PAI dan Budi 


Pekerti Kelas 7. Jakarta: Kemdikbud RI 
c. Salamah Muhammad al-Harafi Al-Ballawi. 2016. Buku 
Pintar Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Pustaka al- 
Kautsar 
d. Mustafa As-Siba'i. 2019. Sejarah Peradaban Islam (e-book), 
dalam https://www.ideapers.com/2019/03/ini-25-buku- 
bacaan-gratis-download-pdf.html 
. Bani Umayyah di Damaskus 
. Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah di Damaskus 
. Nilai Islami dari peradaban Islam 
3. Daftar . LPMO. 2019. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: 
Pustaka Kementerian Agama RI 
Rudi Ahmad Suryadi dan Sumyyati. 2020. PAI dan Budi 
Pekerti Kelas 7. Kemdikbud RI 
Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an. 2020. Qur'an Kemenag. 
Jakarta: Kementerian Agama RI, dalam 
https://guran.kemenag. go.id/ 
Salamah Muhammad al-Harafi Al-Ballawi. 2016. Buku 
Pintar Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Pustaka al- 
Kautsar 
Mustafa As-Siba'i. 2019. Sejarah Peradaban Islam (e-book), 
dalam https://www.ideapers.com/2019/03/ini-25-buku-bacaan- 
gratis-download-pdf.html 
15. Asesmen Non Kognitif 


2. Glosarium 


pe TN 


Berilah tanda ikon O (setuju), @ (kurang setuju), atau @ (tidak setuju) 
sesuai dengan keadaan sebenarnya. 


Tanda Ikon 
Mendahulukan kepentingan umum a. 
daripada kepentingan pribadi 


Disiplin dalam belajar Pr 


Menghormati orang yang punya ilmu | | 


TI aa 

sesama 

BAe c E 
masyarakat 


5. Asesmen Formatif 


a. Mencari data atau informasi dari berbagai sumber mengenai penjelasan 
implementasi dari perilaku menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat 
membangun negeri dalam kehidupan sehari-hari. 


Rubrik penilaiannya sebagai berikut: 


Aspek 
yang 
dinilai 


Nama siswa 


Aspek Penilaian: 

1. Kejelasan dan kedalaman informasi, skor maksimal 3 

2. Keakuratan sumber yang dipakai, skor maksimal 3 

3. Kejelasan dan kerapihan resume/rangkuman, skor maksimal 4 
Skor Maksimal 10 


Petunjuk penskoran: 


Nilai (skor perolehan/ skor maksimum)x100 


Keterangan: 

0-10 : Kurang Baik 
11-20 : Sedang 
21-30 : Baik 

31-40 : Sangat Baik 


12.Penyusunan Peta Bergambar 
Kelompok': ...................... 
Nama Anggota :....................... 


| Aspek Penilaian | | Aspek Penilaian | Jumlah 


-HHHH Sor 
DE 


Keterangan: 


5. Kelengkapan dan kesesuaian materi , skor maksimal 20. 
6. Gambar/simbol, skor maksimal 20. 
7. Garis hubung, skor maksimal 20. 
8. Kata kunci, skor maksimal 20. 
9. Penyajian materi, skor maksimal 
20. Skor maksimal 100 


Petunjuk penskoran: 


Nilai (skor perolehan/ skor maksimum)x 100 


Keterangan: 

0-10 : Kurang Baik 
11-20 : Sedang 
21-30 : Baik 

31-40 : Sangat Baik 


6. Asesmen Sumatif. 
a. Pengetahuan: test tertulis, essay 
Soal: 


j. Tuliskan secara singkat sejarah pendirian Bani Umayyah di Damaskus 
(661-750 M)? 

k. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta tanah air dan semangat 
membangun negeri kepada generasi penerus bangsa? 

1. Mengapa kita harus meneladani nilai-nilai yang ada pada sejatah Bani 
Umayyah di Damaskus? 

m. Buatlah biografi secara singkat khalifah “Umar bin “Abd al- “Aziz! 

n. Bagaimana usaha yang dilakukan oleh Bani Umayyah dalam bidang 
pendidikan! 


Kunci Jawaban Cara Penilaian Skor 
Maks. 


Bani Umayyah di Damaskus| - Skor 4, apabila peserta didik 
didirikan oleh Mu'a?wiyahl dapat menuliskan kembali 


bin Abu?» Sufya?n bin Harb| sejarah Islam pada Masa 
bin Umayyah dan berdiri Bani Umayyah di Damaskus 
selama 4 90 tahun (40—132| dengan benar dan lengkap 


H/661-750 M) dan. Pusat - Skor 3, apabila peserta didik 
di dapat menuliskan kembali 


pemerintahannya 


Damaskus. Sistem 
pemerintahan Bani Umayyah 
adalah kepemimpinan turun 


Administrasi dan 


pemerintahan 


temurun. 
struktur 
dikelola 
penyempurnaan 

pemerintahan sebelumnya. 
Wilayah kekuasaan Bani 
Umayyah sangat luas maka 
dalam pelaksanaannya di bantu 
oleh para gubernur dan 
dibentuknya beberapa 
departemen. Mereka membuka 
hubungan dengan bangsa- 
bangsa Arab Muslim juga 
negeri taklukan seperti Persia, 
Mesir, dan Eropa. Tata kelola 
yang dikembangkan oleh 
Dinasti Umayyah di antaranya 
adalah pemerintahan, hukum, 
sosial, ekonomi, keagamaan, 
dan pendidikan. 

kimia 


Ilmu pengobatan dan 
merupakan disiplin ilmu yang 


pertama kali dikembangkan 
dan diikuti dengan ilmu 
pengetahuan lainnya. 

Cara menumbuhkan rasa cinta 
tanah air dan 

membangun negeri 

generasi penerus 

antaranya adalah: 

1. Mengikuti upacara bendera 
dengan khidmat. 

2. memakai pakaian bernuansa 
batik atau khas daerah. 
3. mempelajari budaya 
kesenian lokal. 


dan 


4. menumbuhkan rasa bangga 
terhadap bangsanya 
( dikembangkan oleh guru) 


sejarah Islam pada Masa 
Bani Umayyah di Damaskus 
dengan benar dan kurang 
lengkap 

Skor 2, apabila peserta didik 
dapat menuliskan kembali 
sejarah Islam pada Masa 
Bani Umayyah di Damaskus 
dengan benar dan tidak 
lengkap 

Skor 1, apabila peserta didik 
tidak dapat menuliskan 
kembali sejarah Islam pada 
Masa Bani Umayyah di 
Damaskus. 


Peserta didik dapat 
menuliskan 4 atau lebih cara 
menumbuhkan rasa cinta 
tanah air dan semangat 
membangun negeri kepada 
generasi penerus bangsa 
diberi skor 4. 

Peserta didik 
menuliskan 3 
menumbuhkan rasa 

tanah air dan 
membangun negeri kepada 
generasi penerus bangsa, 
diberi skor 3. 
Peserta didik 
menuliskan 2 cara 
menumbuhkan rasa cinta 
tanah air dan semangat 
membangun negeri kepada 
generasi 


dapat 


sejarah Bani 
Damaskus dapat 


teladan dalam kehidupan 


karena : 

a. Keimanan 
dapat dilakukan 
melaksanakan 
perintah-Nya dan menjauhi 
larangannya. 

. Semangat menuntut 
baik ilmu agama 
ilmu dunia 
ditumbuhkan 
mencontoh 
cendikiawan muslim 

c. Nilai-nilai kebudayaan yang 
dikembangkan 
tuntutan Islam. 

d. Kesatuan dan 
umat Islam 
beragama d tidak membeda- 
bedakan suku, 
negara, 
lain sebagainya. 

e. Memiliki 
kepahlawanan 
membela agama, 
dan negara. 

. Tugas yang 
dapat mencapaian 
dengan tanggung 
yang tinggi 

. Dapat mencontoh 
pemimpin yang 
oleh rakyatnya. 

Biografi secara 

khalifah “Umar bin “Abd al- 

“Azi2z adalah: 

Umar Bin Abdul Aziz 


pada 


- Peserta 


kepada-Nya 
dengan 
segala 


sesuai 


persatuan 
serta kerukunan 


bangsa, 
warna kulit, dan 


bangsa, 


diamanahkan 
hasil 
jawab 


singkat 


lahir 


tahun 682 M/ 63 H, 
- Peserta didik ___ dapat 


diberi skor 2. 

didik dapat 
menuliskan 1 cara 
menumbuhkan rasa cinta 
tanah air dan semangat 
membangun negeri kepada 
generasi penerus bangsa, 
diberi skor 1. 

Skor 4, apabila peserta didik 
dapat menuliskan 4 atau lebih 
alasan harus meneladani 


nilai-nilai yang ada pada 
Bani Umayyah di 
dalam kehidupan 


sejarah 
Damaskus 
sehari-hari 
Skor 3, apabila peserta didik 
dapat menuliskan 3 alasan 
harus meneladani nilai-nilai 
yang ada pada sejarah “Bani 
Umayyah di Damaskus 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Skor 2, apabila peserta didik 
dapat menuliskan 2 alasan 
harus meneladani nilai-nilai 
yang ada pada sejarah “Bani 
Umayyah di Damaskus 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Skor 1, apabila peserta didik 
dapat menuliskan 1 alasan 
harus meneladani nilai-nilai 
yang ada pada sejarah “Bani 
Umayyah di Damaskus 
dalam kehidupan sehari-hari 


Peserta didik dapat 
menuliskan biografi secara 
singkat khalifah “Umar bin 
“Abd al- “Azi2z dengan benar 
dan lengkap diberi skor 4. 


beliau menjabat khalifah pada menuliskan biografi secara 
dinasti Umayyah pada tahun| singkat khalifah “Umar bin 
7117 - 720 M, beliau| “Abd al- “Azi2z dengan benar 
memerintah meski hanya dua dan kurang lengkap diberi 
tahun setengah skor 3 

sukses membawa 

Umayyah menuju 
keemasannya. Pada masanya, 
keadilan dapat ditegakkan dan 


Peserta didik dapat 
menuliskan biografi secara 
singkat khalifah “Umar bin 
“Abd al- “Azi2z dengan benar 


ag : dan tidak lengkap diberi skor 
keamanan meliputi 2 


negeri. Keadilan Peserta didik tidak dapat 
menyebabkan orang menuliskan biografi secara 
berhak menerima zakat iti singkat khalifah “Umar bin 
dicari. ‘Abd al- Azi2z, diberi 1 


5. | Dalam usaha memajukan| - Skor 4, apabila peserta didik 4 
bidang pendidikan, — masjid dapat menuliskan usaha yang 
dijadikan sebagai pusat| dilakukan oleh Bani 
aktivitas ilmiah, sastra, diskusi, Umayyah dalam bidang 
dan pembelajaran lainnya. pendidikan dengan benar dan 
Pada daerah taklukan, banyak lengkap , naa 
didirikan masjid. Masjid al-| "Skor 3, apabila peserta didik 


Haram di Mekah dan Masjid wa Dekan usala yana l 
aa ilakukan oleh Bani 
Nabawi di Madinah Juga Umayyah dalam bidang 
menjadi pusat kajian ilmu yang | pendidikan dengan benar dan 
sering dikunjungi oleh orang- kurang lengkap 
orang muslim dari berbagail - Skor 2, apabila peserta didik 
daerah. dapat menuliskan usaha yang 
dilakukan oleh Bani 
Umayyah dalam bidang 
pendidikan dengan benar dan 
tidak lengkap. 

- Skor 1, apabila peserta didik 
tidak dapat menuliskan usaha 
yang dilakukan oleh Bani 
Umayyah dalam bidang 
pendidikan 


ag - Jumlah skor maksimal 


f Lembar Kegiatan 
LK 1 (Penemuan) 


a. Duduklah secara berkelompok! 


e. Lakukan identifikasi pernyataan-pernyataan mengenai sejarah berdirinya Bani 
Umayyah di Damaskus! 
Rumuskan pertanyaan-pertanyaan penting mengenai materi tersebut! 


Kumpulkan data tentang materi yang dipelajari dari berbagai sumber belajar! 


So P 


Lakukan penguraian dan penafsiran terhadap materi yang ditemukan! 


jà 0 


Rumuskan kesimpulan! 


LK 2 (penyingkapan) 


Lakukan identifikasi terhadap permasalahan yang relevan dengan materi! 


5 
6 Caridan kumpulkan data tentang materi yang dikaji! 
7 Diskusikan temuan hasil pencarian! 

8 bandingkan hasil diskusi antar kelompok terhadap temuan! 
9 Simpulkan hasil diskusi 


LK 3 (produk) 


a Buatlah kelompok yang terdiri dari 5-6 orang, sekaligus memilih ketua 
kelompok! 

b Buatlah bagan time line tentang kemajuan peradaban dan memetik nilai Islam 
pada kemajuan tersebut pada masa Bani Umayyah di Damaskus! 

c Sajikan hasil produk tersebut! 

d Simpulkan hasilnya! 


2 Refleksi Sikap 


5 Belum 
Karakt Dih 
arakter yang Diharapkan A Mampu 


E keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt. 


2|Mencontoh perilaku semangat menuntut ilmu pada masa 
bani Umayyah di Damaskus 


3|Mengembangkan budaya yang sesuai dengan ajaran Islam. T 
Aa tanpa membedakan suku, ras dan Agama. MI 


Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan 
pribadi. 


Bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas yang diber 
olgh guru. 


o. | Cinta tanah air dan membangun bangsa. Ia 
Berperilaku semangat membela bangsa dan negara. i 


